EDISI | HARGA Rp30.000 (Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp33.000] 


























INFO 


LS OR 3G Ii KE SN ND MG DIY NN NE NY UN Kon eee) IpN Ken 2 WWW. infolinux.web.id 


DISTRO SPESIAL! 
Slackware’ 12.0 


» Memenuhi kebutuhan server 
» Berbasis desktop KDE 3.5.7 


) Tepat digunakan untuk mendalami Linux 


Setup Mall+PUL server 


Kolaborasi Zimba dan Samba untuk menghadirkan Server 
Exchange dan PDC di mail server Linux pez 


Cerdik Kelabui Script Robot 


Script berbahaya secara otomatis login ke situs. Sebelum 
tertipu olehnya, kelabui saja lebih dulu prosesnya {74 


Tanpa X Window Lebih Mudah? 


Selain menghemat harddisk, OS Linux ternyata juga lebih 
mudah dioperasikan tanpa X Window iso 





akan Back-up, recovery file sistem dari flash drive 
da cp minimal 512 MB, maupun CD p40) 


DVD 


NEW DISTRO EN 
Parted Magic 1.7 


Mudah melakukan partisi harddisk 
dengan LiveCD Distro 


Vocatra 0.4 


Latih vocabulary secara cepat hanya 
lewat tampilan console 





INTERNET Ma 
Google Hacks 1.5 


Munculkan fitur-fitur tersembunyi 
search engine Google 


SMUOOR 
20070720 


Sistem penjawab e-mail otomatis saat 
jauh dari komputer. Liburan dengan 
keluarga tetap dapat dihubungi 


gnokii 0.6.18 


Komunikasi lebih mudah antara ponsel 
Nokia 3810, 3110, dan 8110, dengan 
komputer 








SID 9 S S 2138O0O1O0O63 





© 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 


Supriyanto (Koord.), Alexander P.H. Jularso, 
Bonafacius S. Ryanto, Denie Kristiadi, Rully Novrianto, 
Sasongko R.A. Prabowo, Suherman, 

Wawa Sundawa, Yanuar Ferdian 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


PRA PRODUKSI 


Arie Ishami, Renny Fitriastuti 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Thomas H. Waskita (Manajer), Imam Ariyanto, 
Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono 


PEMASARAN, PROMOSI & KEGIATAN 


Setyo (Manajer) 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 





SINI InfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 
Pustications Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 


EDITORIAL 


RINGANNYA LINUX 


Salah satu aplikasi open source untuk perkantoran yang 
membuat Linux semakin diperhitungkan dan layak 
menggantikan Windows sebagai sistem operasi kom- 
puter desktop adalah OpenOffice.org. Sayangnya sampai 
saat ini, aplikasi yang sangat mirip dengan MS Office 
itu berjalan di Linux relatif lebih lambat dibandingkan 
MS Office di Windows. Bagaimana mengatasinya untuk 
komputer kuno yang lambat atau spesifikasinya ren- 
dah? 

Ketergantungan terhadap OpenOffice.org yang mirip 
MS Office ini bukan berarti karena tidak ada aplikasi se- 
jenis di Linux yang dapat berfungsi seperti MS Office, 
tetapi lebih karena kebutuhan kompatibilitas dalam membaca dokumen teks, 
spreadsheet, dan presentasi, khususnya terhadap dokumen MS Office. Jika 
mayoritas pengguna komputer di lingkungan Anda telah menggunakan Linux 
dan software open source lainnya, ketergantungan akan standar dokumen MS 
Office dapat dikurangi, bahkan dihilangkan. Sekadar contoh, aplikasi-aplikasi 
ringan seperti LaTeX atau LyX, AbiWord, dan Kword dapat menjadi pengganti 
MS Word. Demikian pula Gnumeric yang jauh lebih ringan dari OpenOffice.org 
Calc dapat menggantikan MS Excel, dan sebagainya. 

Tersedia banyak aplikasi perkantoran di dunia Linux dan open source yang 
lebih ringan dan sepenuhnya dapat digunakan untuk mengolah dokumen teks, 
spreadsheet, dan presentasi, meskipun tidak mirip dengan MS Office. Aplikasi- 
aplikasi itu tersedia dalam modus grafis atau GUI (Graphical User Interface) dan 
teks atau TUI (Text User Interface). 

Untuk memberikan pilihan dan pengalaman kepada pembaca dalam meng- 
gunakan aplikasi-aplikasi desktop yang sangat ringan, kami sajikan rubrik Utama 
edisi ini berbagai contoh aplikasi di Linux yang dapat berjalan tanpa X Window. 
Meskipun hanya berbasis teks, aplikasi-aplikasi itu sangat powerful untuk bekerja 
sehari-hari, terutama jika Anda menggunakan komputer lambat atau Anda tidak 
ingin X yang kadang mengurangi kecepatan bekerja. Aplikasi tanpa X itu tidak ha- 
nya untuk berurusan dengan dokumen teks, spreadsheet, dan presentasi, namun 
juga untuk web, e-mail, chatting, multimedia, file manager, dan lain-lain. 

Kami tidak memaksa Anda untuk selalu bekerja dengan teks. Ada banyak 
pilihan di Linux, Anda bebas memutuskannya. Seperti dalam "Utama" edisi ini, 
kami tunjukkan bagaimana mudahnya bekerja di grafis dan di teks, yang sama- 


sama ringan. A 





Rusmanto Maryanto [rus @infolinur.co.id) 


tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 
dilakukan InfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


PCMedia #LINUX ZALHE] 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 


BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 

ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA pembaca@infolinux.co.id, Pendaftaran: pembaca-subscribe@infolinux.co.id 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 4682-9070, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX = 09/2007 3 
















Game 
[24] ManiacMarble3D Alpha 2.0.1 
[24] Thunder&Lightning 070707 


Buku 


[25] Membangun Jaringan Komputer dengan 
Server Linux dan Client Windows 

[25] Pemrograman Port Paralel dengan GCC/ 
Linux dan Gambas 

[25] Qmail Quickstarter 


Software Pilihan 
[26] Databrid 1.3 
[27] ThinkUI SQL Client 1.0.1 
[27] Vocatra 0.4 

[27] Google Hacks 1.5 

[27] ItSucks 0.2.0 Beta 3 

[28] Battle Tanks 0.5.4549 
[28] Ortro 1.1.5 

[28] SMUOOR 20070720 
[28] irrKlang 0.9.1 / 1.0 RC1 
[29] gnokii 0.6.18 

[29] BMFO 1.2.4 

[29] Hover 0.6.5 
[29] Jmol 11.2.6 






































.7.0-UTF8 02000-06 A.Kleine 
eave with RETURN 


“KR Insert “KS Save “KX 
“KD SaveSLoad “KP Pipe buffer thru 














SaveGExit “KO Abort&Exit 
"sed" 


cks: “KB Start “KK End “KC Copy “KY Del 
“KV Move “KW Write 






5 A “QA Srch&Repl 

E Up “X Down ^S Left ^D Right 
R Page Up ^C Page On “W Scroll Up ^Z Scroll On 
E Wnd Top “OX Wnd Bott “0S Hor 2. 





Utama 
[30] Linux tanpa X 





Bisnis 
[38] Jawa Tengah, Go Open Source! 


Praktik Instan 
[40] Menggunakan SystemRescueCd dengan 


CD dan USB Stick 



































Solusi 
[44] Reset MySQL Root Password 


File Edit View Terminal Tabs Help 
[root@ws034 ~]# mysql -u root 
Enter password: 

ERROR 1045 (28000): Access den 
st' (using password: YES) 
[root@ws034 ~]# mysql -u root 


Enter password: II ——— Tutorial 

| [46] Mendeteksi Distribusi Linux yang 
Digunakan 

[48] Menyimpan Format PDF Secara 
Otomatis 

[52] Penanganan Signal di Linux 








[45] Komunitas 











44 
















































(31 Editorial (12) Budi Rahardjo: Menunggangi Ombak [58] Penjelasan Pesan Kesalahan Umum di 
Kesenjangan Digital Linux 
[4] Indeks [14] Michael S. Sunggiardi: Gonjang-ganjing [62] Instal Zimbra dan Samba Menyerupai 
Local Content Exchange dan NT 
Aktual dan Profil [69] Penjadwalan Tugas Menggunakan Cron 
[6] Microsoft Ajukan Lisensi Open Source [16] Surat Anda dan AT 
[7] Image Single System Linux Terluas oleh 
NASA Testilinux Workshop 
[7] Profil: Hasan Bakri Usman Lamatungga, [18] Linux itu User Friendly [74] Otentifikasi User dengan Verifikasi 
Prospek Cerah di Dunia Linux Gambar 
[8] Dua Provinsi Bermigrasi ke Open Hardware [76] Instalasi dari DVD Repositori Ubuntu 
Source [21] the BOSS [76] Memutar File MP3 
[8] Skype Bermasalah dengan Lisensi [21] EDIMAX PS-1206P [77] Instalasi Video Codec 
GPLv2 [77] Instalasi NTFS-3G 
[8] Dell Butuh Driver Linux yang Lebih Baik Distro 
[9] DSpace dari HP dan MIT Libraries [22] Parted Magic 1.7 [78] Info Harga 


[9] Profil: Kurniadi, Siade Job Instal Linux [22] Slackware Linux 12.0 






[80] Kuis InfoLINUX 







Opini Software 
[10] I Made Wiryana: Melihat Kebutuhan [23] Openads 2.3.35 
dengan Tepat [23] WebCalendar 1.0.5 






[82] Edisi Mendatang 






4 09/2007 E INFOLINUX www.infolinux.web.id 


AKTUAL PROFIL 


6 








icresoft' + oH). 


open source 


Oso NUM USES! 
Open Source 





tive (OSI), agar diakui sebagai lisensi open source. 


Bill Hilf, General Manager of Platform Strate- 
gy at Microsoft, pada 26 Juli 2007 yang 
lalu, memberikan pengumuman pada acara 
O'Reilly Open Source Convention (OSCON), 
bahwa Microsoft telah mengajukan shared li- 
cense, yang meliputi permissive license, commu- 
nity license, dan reference license, kepada Open 
Source Initiative (OSI), untuk mendapatkan 
sertifikasi sebagai open source license. 

Skema lisensi Shared Source selama ini 
dikedepankan Microsoft untuk beberapa pe- 
rantilunak buatannya, yang membuka kesem- 
patan untuk dikembangkan oleh komunitas. 
Jika telah diresmikan sertifikasi open source 
yang diajukan oleh Microsoft ini, maka akan 
sulit untuk membedakan garis batas antara 
Microsoft dan komunitas open source. 

Tim Oreilly menuliskan, kalau pengumu- 
man yang disampaikan Microsoft ini adalah 


09/2007 E INFOLINUX 


suatu langkah besar yang telah lama dinanti- 
kan. Akan terjadi guncangan antara Microsoft 
dan komunitas open source, jika lisensi yang 
mereka ajukan diresmikan sebagai lisensi 
open source. Menurut Bill Hilf, Microsoft saat 
ini memiliki sekitar 650 proyek peranti lunak 
di bawah skema shared source. Bila pengajuan 
Microsoft disetujui, semua proyek bisa dikate- 
gorikan sebagai proyek resmi open source. 
Dalam kesempatan tersebut, Bill juga telah 
mengumumkan kalau Microsoft telah mem- 
buat portal khusus open source di situsnya 
yang beralamat di www.microsoft.com/open- 
source, untuk bersama-sama berada di satu 
tempat merasakan nilai open source dari Mic- 
rosoft. Bill melihat, kalau hal ini sebagai pun- 
cak dari proses panjang untuk membuat open 
source sebagai bagian peraturan dari strategi 
Microsoft. “Open source telah menyelamat- 


etelah membuat sejumlah berita berbau kontroversi dan bekerja sama dengan pihak Novell, 
Xandros, dan sejumlah perusahaan open source lainnya, Microsoft kembali membuat berita 


baru, yakni mengajukan lisensi shared source milik mereka kepada pihak Open Source Initia- 


kan Microsoft dalam membuat ‘software 
darwinism’, dan menjadi bagian yang penting 
untuk memikirkan hal ini,” tulis O'Reilly. 

Jon Rosenberg, Director of Source Pro- 
grams at Microsoft, menuliskan di Blog Port 
25, kalau saat ini Microsoft membuat tonggak 
baru dalam membuat keputusan mengajukan 
open licenses agar bersifat OSI approval pro- 
cess, jika lisensi yang diajukan dapat diterima. 
Hal ini dapat menambah kepercayaan diri 
komunitas bahwa kode yang mereka share 
benar-benar bersifat open source. 

Selain Microsoft, perusahaan lain yang 
telah mempunyai lisensi yang disertifikasi OSI 
diantaranya, Apple, Nokia, RealNetworks dan 
Sybase. Lisensi OSI yang popular dan paling 
dikenal adalah GNU General Public License 
(GPL) dan Mozilla Public License, yang digu- 
nakan oleh Firefox. 9 


www.infolinux.web.id 


Image Single System Linux Terluas 


oleh NASA 


inux yang semakin berkembang, mu- 
|. banyak digunakan oleh NASA. Ide 

NASA untuk teknologi generasi yang 
akan datang, akan berbasis pada sistem 
operasi Linux. Menurut CNNMoney.com, 
pada penilaiannya NASA telah memilih 
record-setting superkomputer SGI Altix un- 
tuk memenuhi keperluan high performance 


computing (HPC) masa depan. 


Single Linux OS akan berada di belakang 
sistem ini. Hal ini akan menjadi Linux 
single system image terluas yang pernah 
ada. Masing-masing superkomputer akan 
dilengkapi dengan 1,024 Dual-Core Intel 
Itanium 2 processor dan memori sebesar 
4TB. Diantara superkomputer, agensi juga 
mendapatkan ultra-dense sebesar 240TB 
SGI(R) InfiniteStorage 1000 system un- 














MKalau ada yang menganggap Linux tidak 
dapat digunakan untuk mendatangkan profit, 
mungkin pola pikir itu dapat berubah dengan 
melihat keberhasilan beberapa perusahaan 
yang konsen berbisnis di dunia ini. Hal ini juga 
yang ada dalam benak Hasan Basri Usman La- 
matungga, untuk tetap konsen di dunia Linux. 
Hasan yang saat ini menjabat sebagai IT 
Manager PT Ardelindo 1991, sudah bergelut 
di dunia Linux sejak masa kuliah. “Semasa 


www.infolinux.web.id 


tuk menangani kebutuhan penyimpanan 
data yang sangat besar. Sistem SGI Altix 
diharapkan telah terinstal bulan Agustus 
pada fasilitas NASA Advance Supercom- 
puting (NAS) di Ames Research Center 
yang bepusat di California. 

Dr. Piyush Mehrotra, pimpinan grup 
aplikasi NASA mengatakan bahwa Super- 
komputer memainkan aturan critical pada 
banyak misi NASA, di antaranya desain 
kendaraan angkasa baru, studi iklim, dan 
penelitian astrophysics. Mereka akan me- 
lihat ke depan untuk evaluasi penawaran 
HPC SGI terakhir sebagai bagian dari usaha 
refresh teknologi jangka panjang mereka. 

Robert Ewald, CEO SGI, menggar- 
isbawahi hubungan antara SGI dengan 
NASA dan juga mengekspresikan hara- 
pan kolaborasi selanjutnya, dengan men- 
gatakan ilmuwan NASA sudah siap mem- 
beri kepercayaan pada SGI Altix systems 
untuk sebuah range penelitian, dari de- 
saigning safer, sampai spacecraft yang lebih 
andal untuk mengerti efek jangka panjang 
yang akan terjadi pada perubahan iklim. 
Para peneliti melanjutkan pekerjaan esen- 
sial yang tidak hanya untuk US, namun 
juga untuk semua negara di penjuru du- 


nia. A 


Profil: Hasan Bakri Usman Lamatungga 


Prospek Gerah di Dunia Linux 


kuliah, saya sempat mengikuti kegiatan yang 
berhubungan dengan TI dan tergabung sebagai 
salah seorang pelopor berdirinya kelompok stu- 
di Linux (KSL) di Universitas kami, yaitu Univer- 
sitas Ahmad Dahlan Jogjakarta. Dari kegiatan 
tersebut, kami dapat menghasilkan beberapa 
buku Linux buatan tim KSL Ahmad Dahlan yang 
diterbitkan oleh Elexmedia,” kenang Hasan. 
Dunia Linux dinilai cukup menjanjikan oleh 
Hasan. Karena itu, dia memutuskan untuk ter- 


AKTUAL PROFIL 


jun ke dunia ini. “Masa depan menggunakan 
Linux cukup prospek, dan saya memutuskan 
untuk terjun ke bidang itu. Ketika lulus tahun 
2002, saya ke Jakarta dan menjadi dosen TI 
dan pengajar Linux di beberapa perusahaan 
jasa Linux dan sampai sekarang Linux tetap 
menjadi pilihan saya. Pada tahun 2004 sam- 
pai dengan sekarang, saya dipercaya untuk 
menjadi Manager Training dan Software di PT 
Ardelindo 1991, sebuah perusahaan di bidang 
Linux,” jelas Hasan. 

Berikut harapan Hasan. “Linux dapat mem- 
berikan peluang yang lebih baik dan masa 
depan yang cerah. Karena saat ini, Indonesia 
masih masuk ke dalam zona 10 pembajak 
software versi BSA”. 

E-mail Hasan: hasan@ardelindo.com 


INFOLINUX ® 09/2007 





7 


AKTUAL £ PROFIL 
Dua Provinsi Bermigrasi ke Upen 


8 


Source 


ua propinsi di Indonesia yakni Nanggroe 

Aceh Darussalam (NAD) dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memi- 
grasikan komputer-komputernya ke software 
open source. Proses migrasi ini akan ditangani 
oleh Yayasan AirPutih bekerja sama dengan 
Yayasan Pengiat Linux Indonesia, Komunitas 
Pengguna Linux Indonesia, Rimba Linux, Uni- 
versitas Gunadarma, dan Combine. Serta juga 
didukung oleh Hivos dan Kementrian Riset 


dan Teknologi. 





Dari keterangan tertulis via e-mail dari 
Yayasan Air Putih, pemilihan dua propinsi ini 
disebabkan karena mereka secara resmi telah 
menyatakan kesediaannya terlibat dalam 
proses penggunaan open source ke Yayasan 
AirPutih. Sementara propinsi lainnya masih 
dalam proses pendekatan. 

Sebagai bonus, Yayasan AirPutih bersama 
para partner akan memigrasikan satu Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM), satu Non Gover- 
ment Organization (NGO), satu lembaga pen- 
didikan, dan satu dinas pemerintah ke plat- 
form open source secara menyeluruh. 

Program ini sendiri akan dimulai pada awal 
Agustus 2007 dan diakhiri dengan memben- 
tuk sebuah help desk open source nasional. 
Help desk ini akan dikelola oleh komunitas 
pengguna Linux setempat dan di tingkat na- 
sional akan dikelola bersama komunitas open 
source. 





Skype bermasalah dengan Lisensi 


GPLv2 


kype yang dikenal sebagai pembuat ja- 

ringan telepon internet/VolP tingkat 

tinggi, dan juga saingan dari protokol 
VoIP sebelumnya seperti SIP atau IAX, se- 
karang ini sedang memiliki masalah dengan 
pengadilan Jerman sehubungan dengan 
salah satu produknya. 

Diketahui bahwa WSKP100—telepon 
berbasis Linux milik Skype yang dibuat 
oleh SMC dan didistribusikan di banyak 
tempat di Eropa (di antaranya Jerman)— 


O ® Skype Beta - appleinsider =! 


O22 ° i 


Profile Add User Block Send IM Send File 











| My Skype | Contacts | Call Lis 




















09/2007 E INFOLINUX 





tidak menyediakan akses source code un- 
tuk setiap pengguna meskipun produk 
tersebut telah memiliki lisensi di bawah 
GP. 

Menurut beberapa petugas Skype, tele- 
pon tersebut sekarang telah memiliki flyer 
yang dapat memeberikan alamat URL ke- 
pada user untuk mengakses source code 
tersebut. Namun, pengadilan di Jerman 
menganggap hal tersebut tidak cukup dan 
tidak sesuai dengan GPLv2. 

Beberapa sumber mengklaim bahwa 
hal ini hanyalah pelanggaran kecil dan ti- 
dak akan mempengaruhi distribusi Skype. 
Telepon tersebut hanya membutuhkan 
beberapa perubahan distribusi protokol. 
Namun beberapa pihak juga menyuara- 
kan klaim bahwa website gpl-violations. 
org, mengambil tindakan atas telepon 
SMC. .& 


Dell butuh Driver 
Linux yang Lebih 
baik 


ell Inc., seperti yang telah kita ketahui be- 

berapa saat yang lalu, telah mendapatkan 

popularitas dan dikenal sebagai perusa- 
haan yang mulai menggemari sistem operasi 
Linux. Langkah ini dimulai atas inisiatif baik 
dari Dell dalam menjawab permintaan user 
atas keinginan mereka akan adanya produk 
Dell yang berbasis Linux. Permintaan para 
konsumen ini dapat dilihat pada forum 
IdeaStorm. Hingga akhirnya, Dell mengu- 
mumkan empat sistem komputer berbasis 
Ubuntu yang ditujukan untuk penggemar 
open source. 

Setelah itu, Dell ingin menambahkan dua 
sistem komputer lain dalam penawarannya. 
Dell juga mengumumkan bahwa mereka se- 
dang mencoba membangun strategi untuk 
mendistribusikan produk mereka tidak ha- 
nya di dalam US saja, namun juga untuk luar 
wilayah US. Mark Shuttleworth mengatakan 
pada konferensi UbuntuLive kali pertama 
yang bertempat di Portland, Oregon, bahwa 
Dell akan melanjutkan apa yang telah dimu- 
lai dan juga akan merilis komputer berbasis 
Linux lebih banyak lagi. 

Menurut Dell, tugas ini tidaklah semudah 
yang dilihat. Merujuk pada beberapa sumber, 
terlihat Dell menghadapi beberapa masalah se- 
cara teknis saat memasukkan distribusi Linux 
pada notebook atau laptop. Lebih tepatnya 
mereka kekurangan atau belum menemukan 
Linux driver yang tepat untuk hardware milik 
Dell yang akan diletakkan didalam komputer. 
Dell mengatakan mereka membutuhkan du- 
kungan lebih baik lagi pada banyak area sep- 
erti untuk audio/video codecs, ATI video card, 
printer, wireless networking, TV turner dan 
remote, LCD TV, dan 3D effect. A 





™ 














www.infolinux.web.id 


DSpace dari HP dan MIT Libraries 


P dan MIT Libraries serius dalam me- 
mikirkan kerja sama mereka untuk 


langkah selanjutnya dalam memban- 


gun platform software untuk membuat digi- 


tal penyimpanan data (DSpace). Merujuk 
pada Linuxlookup, HP dan MIT Libraries 
membuat public set-up organisasi non-pro- 
fit, yang mereka namakan DSpace Foun- 
dation. Organisasi ini akan menyediakan 
dukungan kepada institusi yang menggu- 
nakan DSpace. 

Ketika kali pertama dibuat, DSpace 
merupakan paket software open source 
untuk menyediakan tools yang dibutuh- 
kan untuk management aset digital. Selan- 
jutnya, DSpace menjadi platform untuk 
Digital preservation activities dan dapat 
terinstall dan digunakan pada lebih dari 
200 institusi, seperti small higher educa- 
tion colleges, organisasi kebudayaan, dan 
universitas. Sejak dirilis di bawah lisensi 


M 
About DSpace Software 


In: | Demonstration Community ¥) 
Search for| a | [G9] 
— 


hDSpace | DSpace Demo @ MIT > 


rh | Demonstration 
| Community 


Community home 











5) By Date 





Sign on to: 
@ Receive email 
HPS BS Collections in this community 
| 


Wecome to the Department of DSpace Testing at MIT 








Profil: Kurniadi 





MPekerjaan sampingan, dapat menambah 
penghasilan seseorang di luar waktu kerjanya. 
Orang yang menguasai Linux, memiliki banyak 
peluang untuk melakukan hal ini. Demikian juga 
pengalaman Kurniadi, yang mendapatkan side 
Job yang berhubungan dengan Linux. 

Kurniadi mengaku mulai mengenal Linux 
sejak tahun 1997. “Saya mulai mengenal Linux, 
saat masih bekerja di Patrakom. Distro pertama 
yang saya gunakan adalah RedHat 5.1, dan diin- 


www.infolinux.web.id 


BSD, para pengguna dibolehkan untuk 
mengubah atau mengembangkan soft- 
ware tersebut sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing. 

Project yang memakai DSpace atau 
yang sedang direncanakan di antaranya 
Texas Digital Library, yang merupakan 
digital infrastructure addressing Texas Uni- 
versities. Selain Texas Digital Library. Ada 
juga Cina Digital Museum, di mana project 
ini digunakan pada banyak area seperti geo- 
science, biologi, antropologi, ilmu pengeta- 
huan dan teknologi, yang di-maintain oleh 
18 museum kampus. 

Project lainnya, yaitu 2008 Virtual 
Olympic Museum untuk Beihang Univer- 
sity di Beijing yang memakai DSpace un- 
tuk arsip 2008 China Summer Olympic. 
Tujuan utama dari project 2008 Virtual 
Olympic Museum adalah untuk membuat 
koleksi materi tentang Beijing Games yang 
akan bisa dibagi secara cepat dan mudah 
lewat internet. 

Menurut Shane Robinson, HP Execu- 
tive Vice President dan Chief Strategy and 
Technology Officer, DSpace dapat mem- 
buat institusi besar seperti pepustakaan, 
laboratorium penelitian dan universitas 
untuk menyimpan dan berbagi konten 
bernilai mereka secara online, dan mem- 
buat digital repositori informasi yang 


luas. Â 


Side Job Instal Linux 


stal pada komputer Pentium 166 MMX, RAM 32 
MB, dan Harddisk 400 MB,” kenang Kurniadi. 

Kurniadi juga menceritakan pengalaman 
menariknya pada saat memperoleh side job 
instal Linux di warnet. “Saat ramai kejadian 
sweeping warnet, saya banyak mendapatkan 
side job install Linux di beberapa warnet yang 
ingin bermigrasi. Banyak juga yang minta di 
konfigurasikan LTSP, karena dapat menghemat 
biaya per komputer,” jelas Kurniadi. 


AKTUAL PROFIL 


Menurut Kurniadi, meski saat ini Linux su- 
dah cukup baik, tapi masih kurang mendapat 
dukungan. Seperti masih terdapatnya vendor 
hardware yang belum mendukung Linux, media 
massa yang belum mendukung Linux, dan ma- 
syarakat TI Indonesia yang juga belum banyak 
mendukung, seperti pedagang hardware, dan 
developer software. 

Berikut harapan Kurniadi. “Semoga semakin 
banyak yang menggunakan Linux, agar dunia 
TI Indonesia semakin maju. Untuk pedagang 
komputer sebaiknya menjual komputer tanpa 
sistem operasi, atau instalasikan Linux saj. 
Untuk media massa, semoga makin banyak 
yang membahas penggunaan software ber- 
basis open source”. 

E-mail Kurniadi: kurniadi. 20 01@yahoo.com 


INFOLINUX ® 09/2007 





9 


OPINI 


| Made Wiryana 





Melihat Kebutuhan 


lengan Tepat 





Sebab bisa saja keberatan itu karena faktor 
kebiasaan saja. Kebiasan menyabet program 
bajakan menjadikan jarang memikirkan kebu- 
tuhan sesungguhnya. 

Sebelum memutuskan apakah memang 
MS Office itu tak dapat ditawar untuk maha- 
siswa dan dosen, kita perlu memahami kebu- 
tuhan terlebih dahulu yang sesuai tugasnya. 
Sebagian besar mahasiswa butuh pengolah 
kata untuk mengetik laporan, skripsi, dan 
membuat presentasi. Jadi dibutuhkan per- 
angkat lunak yang dapat menulis teks, tabel, 
gambar, serta mengatur tata letaknya secara 
konsisten. Memang ada bidang tertentu yang 
memiliki kebutuhan khusus seperti desain 
gambar dan sebagainya. Untuk itu, kita lihat 
sejarah perkembangan penggunaan komputer 
dalam tugas pembuatan dokumen. Penggu- 
naan komputer untuk mengolah dokumen 
sempat tren penuh hype yang disebut paperless 
office. Sayangnya, hal itu tak tercapai, pohon 
tetap tertebang, kertas tetap dibutuhkan. 

Ada beberapa pendekatan menghasilkan 
dokumen menggunakan komputer. Peman- 


faatan komputer untuk hal ini dimulai dengan 


10 09/2007 E INFOLINUX 


i milis dosen dan peneliti sistem infor- 
masi Indonesia RSITI terjadi diskusi 
penggunaan MS Office di kampus. Alasan 
keberatan para dosen atau mahasiswa 
menggantikannya dengan OpenOffice atau LyX 
adalah kemampuannya belum bisa memenuhi 
kebutuhan. Sayang, pernyataan ini tidak didu- 
kung data lebih akurat mengenai kebutuhan 
| seperti apa. Mungkin sudah saatnya para dosen 
sebelum mengeluarkan klaim ini, terlebih dahu- 


lu melakukan studi kecil a la Relevantive.de. 


program pengolah teks (text processor). Troff 
dikembangkan Joe Osana pada tahun 1973 di 
PDP-11 untuk mesin typesetter khusus. Brian 
Kernighan pada tahun 1979 memodifikasinya 
sehingga bisa untuk beberapa keluaran. 

Kemudian TeX yang dikembangkan Don- 
ald Knuth sejak tahun 1977, karena tidak puas 
dengan kualitas typesetting ketika menuliskan 
bukunya The Art of Computer Programming. Ti- 
dak saja mengembangkan pengolah teks saja, 
Knuth juga mengembangkan bahasa deskripsi 
huruf METAFONT dan jenis huruf Computer 
Modern. TeX ini bertujuan agar siapa saja dapat 
membuat buku dengan tata huruf berkualitas 
tinggi, dan bersifat portabel. Untuk memper- 
mudah penggunaan TeX, Leslie Lamport pada 
tahun 1985 mengembangkan macro bernama 
LaTeX yang sangat dikenal untuk penulisan 
artikel ilmiah terutama bidang ilmu alam dan 
rekayasa. 

Mulainya penggunaan komputer bersifat 
interaktif memberikan dampak juga. Dari yang 
cenderung berorientasi a la proses batch sep- 
erti troff dan TeX sekarang berubah menjadi 


interaksi langsung pengguna melakukan ma- 


nipulasi bentuk ke dokumen yang dibuatnya. 
Muncullah aplikasi wordprocessor Bravo yang 
dijalankan di mesin Xerox Alto. Sistem yang 
jadi cikal-bakal GUI saat ini. Pengolah kata me- 
mungkinkan user melakukan pengetikan nas- 
kah dan pengaturan tata letak secara langsung 
di layar. Interaktivitas ini sangat menarik, 
karena terasa lebih mudah. WordStar, Word 
Perfect, Chi Writer, dan Amiword dikenal di 
Indonesia terlebih dahulu, sebelum MS Word 
mewabah. Tentu saja ada juga yang open source, 
seperti OpenOffice, AbiWord, dan KWord. 
LyX bisa dikatakan sebagai program un- 
tuk membuat dokumen yang merupakan 
persilangan antara konsep pengolah kata dan 
pengolah teks. Pada dasarnya, LyX ini seperti 
front-end LaTeX, tapi berbeda dengan front- 
end LaTeX seperti Kile yang masih beroperasi 
dengan perintah LaTeX. LyX mengambil mod- 
el pengoperasian pengeditan dokumen seperti 
pengolah kata. Tapi untuk proses akhir meng- 
gunakan LaTeX. Keuntungan ini menghasil- 
kan LyX dapat mengatasi kekurangan yang 
ada di pengolah kata misal ligatur, kerning, 
spasi yang fleksibel, dan sebagainya. Tapi, 
tetap mudah mengoperasikannya karena 


1 
LyX dapat 
mengatasi 
kekurangan yang 
ada di pengolah 
kata, misalnya 
ligatur, kerning, 
spasi yang fleksibel, 
dan sebagainya.,, 


pengguna tak perlu menghafal perintah LyX. 
Jadi sebelum mengeluh bahwa untuk ke- 
butuhan mahasiswa atau staf dosen, MS Office 
itu tak bisa ditawar lagi, mari kita menginven- 
tarisasi kebutuhan dulu. Bila banyak kampus 
di Indonesia berambisi menjadi kampus ber- 
standar international, perlu juga mengetahui 
perangkat bantu apa untuk berkomunikasi 
secara tulisan oleh para ilmuwan dan akademi 
internasional. Salah satunya LaTeX. Â 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Budi Rahardjo 





Menunggangi Ombak 


Kesenjangan Digital 





digital. 


Ketika mereka mulai menggunakan kom- 
puter, mereka umumnya salah jalan dan men- 
gambil software proprietary tanpa membeli 
lisensinya. Mereka lalu dikejar-kejar aparat 
keamanan dan diberi label pembajak. Sesung- 
guhnya mereka tidak memiliki kemampuan 
untuk membeli software proprietary, akan 
tetapi mereka tidak ingin ketinggalan. Mereka 
ingin melek digital. Jelas solusi yang terbaik 
untuk mereka adalah menggunakan software 
terbuka (open source software atau OSS) atau 
software bebas (free software). Segmen ini 
tampaknya yang harus menjadi perhatian dari 
pemerintah dan penggerak OSS. 

Salah satu fitur dari aplikasi saat ini adalah 
adanya mekanisme update secara otomatis. 
Sistem operasi dapat diperbarui (diperbaiki) 
dengan update service pack atau patch. Data 
dari antivirus juga dapat diperbarui secara 
otomatis. Update ini dapat diperoleh secara 
langsung dari Internet. Sayangnya, akses 
internet di Indonesia juga masih lambat 
dan relatif masih mahal (itupun kalau ada). 
Bagaimana untuk tempat yang tidak memiliki 
akses Internet atau akses Internetnya sangat 


12 09/2007 E INFOLINUX 


etika kita berbicara mengenai komputer, 
Linux, dan Internet, sering kali kita lupa 
bahwa di berbagai tempat lain di Indonesia 

asih banyak yang belum memiliki kom- 
puter. Jangankan komputer, listrik pun belum 
ada di tempat mereka. Meningkat satu tingkat 
di atasnya adalah tempat yang sudah memiliki 
infrastruktur listrik akan tetapi belum memi- 
liki komputer. Kondisi seperti ini sering disebut 


dengan istilah “digital divide” atau kesenjangan 


lambat? Sangat sulit untuk mengambil update 
yang ukurannya 100 MB, misalnya. Untuk itu 
perlu dibuat mekanisme update melalui me- 
dia lain, seperti CD/DVD atau melalui kom- 


dalam mengembangkan software yang mem- 
perhatikan kekhasan Indonesia. 

Banyak orang mengatakan, teknologi yang 
datang dari luar negeri harus diadaptasi sesuai 
kondisi Indonesia. Ini benar sekali. Ada sebuah 
perusahaan di Indonesia yang membeli sebuah 
aplikasi keuangan yang sudah jadi dari sebuah 
perusahaan di luar negeri. Setelah dicoba di- 
gunakan di Indonesia, ternyata ada masalah 
dengan jumlah digit yang tersedia di aplikasi 
itu. Jumlah digit yang digunakan di Indonesia 
lebih panjang daripada yang digunakan di luar 
negeri. Uang di Indonesia kan ukurannya bisa 
triliun, sementara di luar negeri uang dengan 
jumlah milyar (dollar) itu sudah sangat besar. 
Aplikasi itu harus disesuaikan dengan kondisi 
Indonesia dan ternyata membutuhkan waktu 
serta biaya yang tidak sedikit. 

Kesenjangan digital memang merupakan 
sebuah masalah (yang besar), tapi dengan kac- 
amata yang lain dia bisa dianggap kesempa- 
tan. Calon pengguna ini bisa dianggap sebagai 
pasar, yang membuat mata pengusaha berbi- 
nar-binar. Jumlah calon pengguna ini sangat 
besar, bisa melebihi jumlah penduduk negara 
tetangga kita. Itulah sebabnya banyak perusa- 
haan teknologi informasi dan telekomunikasi 
di luar negeri berlomba masuk ke Indonesia. 

Menariknya bagi kita adalah orang as- 
ing tidak memahami permasalahan yang 
ada di Indonesia. Contoh di atas adalah yang 
menunjukkan kekhasan Indonesia. (Ada con- 
toh lain di dunia nonkomputer yang bisa kita 
lihat. Pernahkan terpikir oleh pembuat motor 


T 
„teknologi yang datang dari luar negeri 
harus kita adaptasi sesuai dengan kondisi 
Indonesia.,, 


puter (notebook) tetangga terdekat. Coba 
buat software untuk update Linux dari kom- 
puter kawan yang datang berkunjung. Sayang, 
mekanisme ini belum ada di software yang 
lazim kita gunakan. 

Desain dari software yang memperhati- 
kan kondisi Indonesia (atau negara lain yang 
sejenis) tampaknya kurang mendapat perha- 
tian dari desainer aplikasi di luar negeri. Bagi 
mereka, hal-hal yang saya sebutkan di atas 
bukanlah masalah. Itulah sebabnya harus 
ada orang Indonesia yang ikut berkontribusi 


bahwa motor akan dijadikan alat transportasi 
komersial seperti “ojek”? Saya rasa tidak. Ini 
Indonesia, bung!) Ini kesempatan besar bagi 
orang Indonesia untuk berkarya. 

Kesenjangan digital merupakan sebuah 
ombak yang harus kita tunggangi. Ombak ini 
pasti datang. Terserah kepada kita apakah kita 
mau duduk diam dan digulung oleh ombak 
itu? Ataukah kita justru menggunakan adanya 
ombak ini untuk membawa kita ke tempat 
lain, yang bisa lebih menyejahterakan kita 
bersama. Anda mau pilih yang mana? Ô 


www.infolinux.web.id 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 





Content 





Inti dari perdebatan yang sebetulnya tidak 
terjadi adalah angka 40% yang dipatok peme- 
rintah untuk produk lokal yang diharapkan, 
karena dari pihak asosiasi menganggap angka 
tersebut terlalu tinggi muatannya. Sementara 
dari sebagian pemasok peranti ke pemerin- 
tahan, angka 40% sudah cukup memadai un- 
tuk dipakai sebagai patokan. 

Industri di Indonesia, apalagi industri 
teknologi informasi dan komunikasi atau 
komputer memang tidak ada yang betul-betul 
jalan murni dari nol. Kebanyakan yang dimak- 
sud dengan industri adalah perakit yang me- 
nerima komponen dari vendor luar negeri un- 
tuk kemudian dirakit di dalam negeri. Apabila 
faktor atau proses merakit itu kita konversikan 
ke produknya, mungkin saja akan terlihat ter- 
capai angka 40%itu, sementara penguasaan 
teknologinya masih jauh berada di belakang. 

Kondisi negara kita yang curat-marut di 
sosial ekonominya, menyebabkan semua 
usaha industri terancam kelangsungannya, 
baik karena ketidakpastian hukum maupun 
serangan ekonomi dari negara lain, China 


khususnya, yang mampu melakukan segala 


14 09/2007 E INFOLINUX 


Gonjang-ganjing Local 


eberapaminggu lalu beberapa mailinglist 
di Indonesia ramai membicarakan ten- 
tang local content satu produk teknologi 
informasi di Indonesia. Seperti biasa- 
nya, ada dua kubu yang mempunyai pendapat 
berbeda. Masing-masing kubu memiliki ala- 
san dan argumentasi yang kuat. Meski kedua 
kubu bertahan dengan pendapatnya, akhirnya 
semua berkesimpulan yang sama, yaitu kedua 
kubu menginginkan dan mimpi mempunyai 


produk unggulan produksi dalam negeri. 


sesuatu dengan lebih efisien dan didukung 
penuh oleh pemerintahnya. 

Di Indonesia, apabila kita membuat pabrik, 
setumpuk pekerjaan yang semuanya penge- 


komoditi yang dijual, tadinya jual komputer 
bisa berubah menjadi jual beras, misalnya. 

Sepertinya sudah lebih dari 20 tahun 
bangsa kita dininabobokan dengan keadaan 
"asal cepat dapat duit”, hingga pebisnisnya 
kebanyakan hanya berpikir jangka pendek dan 
tidak pernah berpikir untuk membuat indus- 
tri lebih terpadu. Paradigma ini juga membias 
ke masyarakat yang inginnya gratis dan cepat 
mendapatkan hasilnya. 

Contoh paling nyata, yaitu belum berhasil- 
nya pemanfaatan Linux di Indonesia. Karena 
banyak yang mau cari jalan pintas untuk 
menerapkan satu teknologi, dan kenyataan- 
nya memang banyak perusahaan rela menge- 
luarkan uang membeli produk peranti lunak 
tertentu hanya karena tidak mau berkorban 
waktu dan pemikiran untuk menggunakan 
peranti lunak berbasis open source. 

Kembali lagi ke masalah muatan lokal, 
sampai hari ini semua pihak masih mencari 
solusi terbaik untuk menggiatkan bisnis berb- 
asis riset pasar dan memenuhi kebutuhan ma- 
syarakat. Sebetulnya, perguruan tinggi adalah 
institusi yang paling cocok bekerja sama den- 
gan industrinya. Hanya saja, di lingkungan 
itu juga berlaku aji mau cepat, hingga kembali 
lagi kita ke dasar pemikiran, bahwa kita harus 
membina manusia Indonesia yang punya daya 
juang tinggi, menghormati hak dan kewajiban 
orang lain, serta punya etika yang baik. 

Dari semua masalah, ujung persoalan ini 
adalah perbaikan mutu sumber daya manu- 
sia atau kualitas kerja anak Indonesia, hingga 


f 
„membeli produk peranti lunak tertentu 
hanya karena tidak mau berkorban waktu 
dan pemikiran untuk menggunakan peranti 
lunak berbasis open source.,, 


luaran uang, harus dihadapi, belum lagi aturan- 
nya bisa berubah begitu pejabatnya diganti, 
hingga kita berbisnis tanpa kepastian. Semen- 
tara perhitungan untung rugi-nya mengacu 
pada angka lebih dari dua atau tiga tahun. 
Keadaan inilah yang akhirnya menyebab- 
kan kebanyakan orang Indonesia enaknya 
melakukan trading atau jual beli, karena tidak 
ada risiko jangka panjang yang harus dihada- 
pi. Kalau aturan berubah, tinggal mengubah 


mereka bukan hanya bekerja berdasar tar- 
get dan uang, tapi pengembangan diri dan 
pengembangan di lingkungan perusahaannya. 

Departemen Pendidikan Nasional melalui 
Jardiknas-nya sudah jalan dengan konsep ini. 
Mudah-mudahan dalam dua atau tiga tahun 
ke depan kita akan mendapatkan tenaga ahli 
yang bisa “bermimpi, makan, dan tidur” den- 
gan keahliannya, bukan sekadar mengejar tar- 
get proyek dan uang semata. Â 


www.infolinux.web.id 


SURAT ANDA 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 
10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 





Saran tentang distro 

Saya memiliki beberapa usul: 

1. Bagaimana kalau InfoLINUX membahas 
perkembangan distro lokal pada rubrik 
Utama. Mulai dari distro yang pernah 
eksis, keadaannya sekarang, sampai 
kendala-kendala yang mereka alami. 
Kalau saya perhatikan jarang distro 
lokal yang bisa bertahan lama. 

2. Mengenai InfoLINUX edisi ekonomis, 
sebaiknya ditambah paling tidak dua 
halaman untuk pemula sebagai kom- 
pensasi ditukarnya bonus DVD menjadi 
hanya CD. Isinya bisa cara menginstal 
Linux, memakai OpenOffice, mengon- 
figurasi koneksi Internet, meng-com- 
pile source code game, dan sebagainya. 
Mungkin artikel tersebut pernah 
tampil di edisi sebelumnya, tetapi tidak 
ada salahnya ditampilkan kembali. 

3. Kami sangat menantikan pembahasan 
mengenai membangun warnet Linux, 
terutama mengenai billing systemnya. 

4. InfoLINUX jangan hanya terpaku me- 
nyediakan distro OpenSUSE, Mandriva, 
Fedora dan Ubuntu di bonus DVD. 
Sertakan juga distro-distro menarik 
lainnya. 

Teuku Maulana - via e-mail 


Langsung menjawab pertanyaan. 

1. Usulan Anda kami tampung terlebih dahulu. 

2. Mulai edisi 08/2007, InfoLINUX sudah 
menyediakan rubrik workshop yang ditujukan 
untuk pemula. Bahasan yang Anda inginkan, 
mungkin akan di bahas pada salah satu rubrik 
workshop edisi mendatang. 

3. Silakan baca kembali majalah InfoLINUX 
edisi 08/2007 yang membahas Linux untuk 
kebutuhan warnet Linux. Pada rubrik Praktik 
Instan di edisi tersebut, dibahas langkah 
instalasi dan konfigurasi Billing System CCL 
untuk kebutuhan billing warnet di Linux. 

4. Sudah kami realisasikan. Sebagai contoh, si- 
lakan lihat kembali isi bonus DVD InfoLINUX 
08/2007 yang menyertakan beberapa distro 
menarik dalam satu bonus DVD. 


16 09/2007 m INFOLINUX 


Tanya LiveCD Rescue 

Saya sudah mengikuti InfoLINUX sekitar 

setahun. Banyak hal tentang Linux yang 

telah saya dapat. Padahal dulu tergolong 
orang yang “anti-Linux”. Saya juga salut 
pada InfoLINUX yang menerbitkan Info- 

LINUX edisi “mini”. Ini e-mail saya yang 

kedua, semoga dibalas, ya. 

1. BagaimanajikapadawebsiteInfoLINUX, 
di-upload software-software kecil atau 
pilihan dari DVD. Jadi kalau butuh dan 
kebetulan tidak punya DVD-nya, jadi 
mudah untuk download-nya. 

2. Bagaimana kalau InfoLINUX me- 
ngadakan workshop Linux sampai ke 
lingkungan SMA. Pasti seru. Hitung- 
hitung menyosialisasikan Linux sejak 
dini. 

3. Adatidak LiveCD yang dapat digunakan 
untuk scan virus, back-up data, format 
dan partisi harddisk, dan untuk me- 
nulisi file system NTFS/FAT32. Jika 
ada apa namanya dan dimana bisa 
di download. Kan lumayan kalau ada 
LiveCD ini, jadi kalau ada crash baik di 
Linux ataupun Windows dapat mem- 
bantu menyelesaikan masalah tanpa 
harus instal ulang, minimal data dapat 
diselamatkan. 

Yohanes - SMA Karangturi, Semarang 


InfoLINUX turut senang jika Anda sudah 
tidak merasa “anti-Linux” lagi. Berikut balasan 
jawaban e-mail Anda. 

1. Untuk saat ini, usulan Anda belum dapat 
kami realisasikan. Jadi, kami tampung dahulu 
usulan dari Anda. 

2. OK, usulan Anda akan kami coba sampaikan 
ke bagian promosi majalah InfoLINUX. 

3. Silakan gunakan LiveCD SystemRescueCd 
yang pernah di muat dalam bonus CD/DVD 
InfoLINUK 07/2007. Artikel distro ini juga 
dapat Anda temukan pada rubrik Praktik 
Instan edisi ini. Jika sekedar untuk format 
dan partisi harddisk, Anda juga dapat meng- 
gunakan LiveCD Parted Magic yang kami 
sertakan pada edisi ini. 


Nasib edisi ekonomis 

Saya ingin curhat dan menyampaikan 
sedikit InfoLINUX 
07/2007 bagi saya adalah edisi yang luar 


unek-unek. edisi 
biasa. Mengapa? Karena untuk kali per- 
tama saya melihat InfoLINUX edisi regu- 
lar laris manis. Ketika akhir bulan ini 
saya ke toko buku untuk membeli edisi 
08/2007, InfoLINUX 07/2007 edisi regular 
hanya tersisa beberapa copy saja. Hanya 
sekitar lima eksemplar, sementara edisi 
ekonomisnya masih setumpuk besar. 

Ini sungguh luar biasa. Majalah kom- 
puter lain berbasis Windows saja tidak 
selaris itu (baik edisi ekonomis ataupun 
regularnya). Hal ini saya pikir, pasti 
karena adanya perubahan bonus edisi 
ekonomis menjadi CD. Sehingga timbul 
pertanyaan, apakah hal ini tidak me- 
nyebabkan edisi ekonomis menunggu 
“kematian” untuk kedua kalinya (semo- 
ga saja tidak). Sepertinya para pengguna 
Linux baru, lebih tertarik untuk men- 
coba berbagai distro yang ada ketimbang 
menginstal software tambahan. Saya 
juga yakin kalau banyak yang kecewa 
dengan adanya perubahan ini. 

Saya juga ingin mengucapkan terimaka- 
sih atas bonus distro yang sangat melim- 
pah di edisi 08/2007. Baru kali ini saya 
melihat InfoLINUX dalam edisi regular 
(bukan edisi spesial dua DVD) memberikan 
bonus distro sampai lima buah dalam satu 
DVD. Mungkin di lain edisi, InfoLINUX 
dapat kembali memberi bonus melimpah 
seperti yang terdapat di edisi 08/2007. 
Aliim Waspodo - via e-mail 


Terimakasih atas kiriman unek-unek dan 
curhatnya. Mengenai pilihan edisi ekonomis 
dan edisi regular, semua pilihan kami serah- 
kan kepada para pembaca. InfoLINUX hanya 
berharap, semoga edisi ekonomis dapat selalu 
eksis hingga waktu yang lama. Untuk bonus 
melimpah seperti yang terdapat pada edisi 
08/2007, akan kami usahakan kembali pada 
salah satu edisi InfoLINUX edisi mendatang. 


www.infolinux.web.id 





TESTILINUX 


Linux Itu User 


Friendly 


engaja saya memilih judul yang ambigu, 
karena inilah pengalaman paling 
berkesan saya dalam menggunakan 
Linux. Kali pertama mengetahui Linux 
sewaktu masih SMA dulu. Distro Knoppix dengan 
Live CD-nya adalah distro Linux yang saya kenal 
pada awalnya. Saya terkaget-kaget sekaligus 
kagum karena pada dasarnya cerita-cerita tentang 
Linux yang saya tahu selalu menitikberatkan 
bahwa Linux mempunyai dukungan hardware 
yang terbatas. Namun, Knoppix memberikan 
kesan bahwa Linux adalah sistem operasi yang 
super fleksibel! 


Ubuntu? 


Sejak itu saya gerilya download file iso beberapa 
distro besar pada saat itu seperti RedHat, 
Mandrake, Slackware, dan sebagainya. Setelah 
berulang-ulang instalasi, saya Kecewa dengan 
Linux. Saya menemukan pada waktu itu, saya 
tetap tidak bisa beralih 10096 ke Linux. Masih 
banyak aplikasi-aplikasi yang hanya terdapat pada 
platform Windows dan tentunya pada saat itu 
Firefox masih belum lahir. 

Beberapa tahun yang lalu, kekecewaan saya 
dibayar penuh oleh sebuah Distro yang relatif 
baru dengan nama Ubuntu. Kesan pertama saya 
menggunakan Ubuntu persis sama ketika saya 


“Istilah “Keledai 
tidak akan jatuh di lu- 
bang yang sama dua 
kali” sangat terbukti 

dengan Linux!,, 





18 09/2007 © INFOLINUX 


menggunakan Knoppix. Kagum! Breezy Badger 
adalah versi Ubuntu yang kali pertama saya coba. 
Hingga saat ini, baik di Komputer kantor maupun 
di laptop, Ubuntu selalu menemani saya. Acungan 
jempol kepada Ubuntu terhadap aplikasi Synaptics 
Package Manager dan tentunya apt-get. Kedua 
aplikasi tersebut secara signifikan mengurangi 
kesan Linux yang terlalu teknis. Apalagi hingga 
versi Feisty Fawn, Ubuntu menyediakan tool Wire- 
less Applet yang luar biasa mudah jika dibanding- 
kan dengan pesaing-pesaingnya. 


Linux untuk server 


Setelah puas mencoba beberapa rasa Linux 
di desktop, saya pikir sudah saatnya saya 
belajar administrasi server Linux. Disinilah saya 
rasa kekuatan Linux berada. Dengan sistem 
manajemen file based dan didukung dengan shell 
yang powerful, saya langsung nyaman melakukan 
konfigurasi. Belum lagi karena sifat Linux yang 
open source sehingga jika mentok dengan sebuah 
kasus, Google akan senang hati membantu Anda 
mencari jawaban dari pengalaman-pengalaman 
orang lain yang telah mengalami hal yang sama. 
Istilah “Keledai tidak akan jatuh di lubang yang 
sama dua kali” sangat terbukti dengan Linux! 


Linux vs “BSD 


Namanya juga manusia, kalo stuck di situ-situ aja 
pasti mau coba yang baru. Akhirnya saya mem- 
beranikan diri untuk mencicipi salah satu varian 
BSD, yaitu FreeBSD. Kali pertama kenal Free- 
BSD pada saat saya diberi tanggung jawab untuk 
manajemen sebuah website pada server dengan 
FreeBSD sebagai sistem operasinya. Oleh karena, 
sistem operasi tersebut masih sepupu dengan 
Linux, adaptasinya tidak terlalu susah. 

FreeBSD dikenal sebagai OS yang secure 
seperti varian-varian BSD lainnya. Saking 
secure-nya, sampai-sampai semuanya harus 
dilakukan manual. Contoh paling gampang 


Batista Haraha 





adalah manajemen Cron. Jika di Distro RedHat 
anda tinggal cemplungin file executable ke salah 
satu direktori cron untuk dijalankan sesuai den- 
gan jadwal-jadwalnya, lain halnya dengan Free- 
BSD: semuanya harus dilakukan manual! Artinya 
crontab -| dan crontab -e akan menjadi favorit 
Anda. Dulunya saya tidak mengerti pakai editor vi. 
Tetapi karena tuntutan server, akhirnya saya jadi 
mahir menggunakan vi. Namun bila nano tersedia, 
saya lebih memilih nano. 

Saya mengalami masalah unik pada FreeBSD 
berhubungan dengan Cron. Oleh karena ketidak- 
tahuan saya pada saat itu tentang sistem operasi 
ini. File-file PHP yang hendak di-cron, tidak ada 
yang jalan. Padahal sebelumnya menggunakan 
server berbasis CentOS tidak ada masalah. Usut 
punya usut, ternyata masalahnya berada pada 
Path. Hampir satu hari penuh saya putar otak 
untuk mencari masalahnya! Saya akui bahwa 
manajemen seperti ini memang mengurangi celah 
keamanan, namun hal ini mengorbankan “User 
Friendliness” sistem operasi tersebut. Tidak salah, 
tidak benar, hanya aman. Tidak heran varian- 
varian BSD diacungi jempol untuk keamanan dan 
tentunya kestabilan. 

Setelah server FreeBSD selesai dikonfigurasi, 
balik lagi saya ke alam Linux. Begitu plongnya 
dan seperti hilang beban saya. Mungkin karena 
memang kalau masih newbie, mau melakukan 
apa saja harus sedia contekan, jadi pekerjaan 
yang seharusnya cepat jadi lambat. 

Karena pengalaman menggunakan vi mening- 
galkan kesan yang mendalam, akhirnya saya men- 
coba untuk menggunakan vi pada Linux. Alangkah 
terkejutnya saya bahwa di Linux, vi menjadi sangat 
pengertian terhadap penggunanya! Inilah salah 
satu alasan saya mengapa artikel ini berjudul 
Linux Itu User Friendly! 


www.infolinux.web.id 








tem QUE @ i 


Session Transport Edit View JACK Windows 
| 
M Di stop % sprung + 9 > > m 
Kru ¥ 


Slide Edit $ b Ky @ 





Beneran user friendly? 


Supaya adil, mungkin istilah user friendly harus 
dilihat dari berbagai perspektif. Bagi pengguna 
yang sebelumnya sudah terbiasa dengan OS 
semacam Windows atau Mac OS X, pastinya 
transisi ke Linux menjadi penuh tantangan. 
Namun, komunitas Linux memiliki ratusan 
distro yang penggunaannya berada dari tingkat 
pemula seperti Ubuntu sampai dengan tingkat 
mahir seperti Slackware. Tidak berhenti sam- 
pai di situ saja, dukungan yang diberikan oleh 
pengguna-pengguna Linux di seluruh dunia 
sangat luar biasa! Kita hanya tinggal mengetik- 
kan beberapa kata pada Google dan hampir 
pasti pertanyaan/masalah yang sedang dialami, 
sudah pernah dialami oleh pengguna lain. 

Sebagai Sytem Administrator, Linux adalah 
pilihan nomor 1 saya sebagai sistem operasi 
untuk server. Terutama adalah RedHat dan 
turunan-turunannya, seperti Fedora dan 
CentOS. Dengan Linux pula, saya merasakan 
kemudahan dan kenyamanan yang tidak di- 
tawarkan oleh OS lain, bahkan oleh sistem 
operasi dengan basis GUI seperti Windows 
Server 2003. Dengan utility seperti pipe dan 
grep, seorang admin akan sangat menghargai 
Linux. Dalam hal programming-pun, sistem 
operasi berbasis open source semacam Linux 
harus diacungi jempol! Mulai dari BASH Script- 
ing sampai dengan dukungannya terhadap 
bahasa C/C++, semuanya luar biasa! 

Linux memang awalnya rumit dipelajari tapi 
kerumitan berhenti sampai di situ saja. Memang 
istilah “Less is more” terbukti ampuh jika di- 
analogikan dengan Linux. Oleh karena saya 
sendiri adalah seorang web developer, maka 
saya sering berkutat dengan daemon-daemon 
semacam Apache, PHP, dan MySQL. Dengan 


www.infolinux.web.id 





[tista@zozi: /etcjapa or.cla 5 2. r , 
Menurut Batista, Ardour GTK-- tidak kalah dengan aplikasi audio recording semacam Pro Tools. 


| n m , PM W 


o x 


01 We 





Kim 


Linux seolah-olah ketiga entity ini berkolaborasi 
menjadi suatu platform yang tahan banting. Hal 
yang perlu digarisbawahi adalah konfigurasi 
daemon yang sangat mudah. Mengapa saya 
bilang mudah adalah karena semuanya ber- 
basis file. Di setiap file konfigurasi, untuk new- 
bie diberikan deskripsi-deskripsi yang tingkat 
detailnya sangat tinggi sehingga untuk peng- 
guna Linux yang baru sebentar menggunakan 
Linux, tinggal baca dan kalau tidak ngerti, 
masih ada Google yang siap membantu. Satu- 
satunya alasan mengapa saya masih meng- 
gunakan Windows adalah karena hingga saat 
ini, masih belum ada PHP Editor yang menurut 
saya bisa disetarakan dengan Macromedia 
Dreamweaver. Saya sudah mencoba meng- 
gunakan Nvu, Bluefish, Eclipse, Screem, dan 
lain-lain. Namun, hingga saat ini masih belum 
menemukan pengganti Macromedia Dream- 
weaver. Sangat disayangkan. 


Open source-nadi Linux 


Oleh karena sifatnya yang open source, 
maka Linux dibanjiri aplikasi-aplikasi dengan 
jumlah yang luar biasa banyak. Inilah yang 
saya garisbawahi sebagai kelebihan sekaligus 
kekurangan dari Linux. Kembali lagi ke istilah 
“Less is more”, istilah ini menjadi invalid 
dalam kasus ini. “Too Much Information Is 
Just TOO MUCH”. Analoginya dalam desain 
sebuah website, jika Google dan Yahoo! 
beradu head-to-head dalam hal search en- 
gine, mana yang lebih populer? Jika kita per- 
hatikan, Google sekarang telah menjadi kata 
kerja. Istilah “Just Google It” sudah dianggap 
biasa. Mengapa? Karena memang Google 
spesifik dalam hal konten website search 
engine mereka dibandingkan dengan Yahoo! 
yang berposisi sebagai portal. 


TESTILINUX 





Itista@zozi: /etc/apache2 Songbird 0.2.5 
SongBird, audio player yang dibuat dengan konsep menyerupai Apple iTunes. 


Jika dikembalikan ke dunia nyata, sesuatu 
yang didukung lebih banyak akan lebih dominan. 
Oleh karena itu, saya percaya bahwa keragaman 
aplikasi pada Linux pada akhirnya akan membawa 
dampak positif. Terutama karena pengguna mem- 
punyai kebebasan penuh terhadap aplikasi mana 
yang lebih disukai. Tidak dipaksakan dan tentu- 
nya tanpa biaya. 50 tahun yang lalu atau bahkan 
hanya 5-10 tahun yang lalu, open source terden- 
gar “apa siff?”, mau cari kerjaan jadi programer, 
tapi malah produknya gratis. Namun hari ini, coba 
lihat RedHat, Ubuntu, SuSe, Mozilla, dan lain-lain 
justru semakin berkembang dari tahun ke tahun. 


Harapan 


Sungguh gembiranya bahwa di negeri kita 
pada saat ini sudah ada pula Distro Linux 
dengan label “Made In Indonesia” yang tidak 
lain adalah IGOS. Selama ini distro-distro 
turunan RedHat cukup populer terutama 
bila pada pasar server. Semoga IGOS bisa 
memenuhi harapan banyak orang untuk men- 
jadi distro lokal yang Global. 

Akhir kata, sekali lagi Linux Itu user friendly. 
Besar harapan saya dari waktu ke waktu, popu- 
laritas Linux akan semakin membuat aplikasi- 
aplikasi yang tersedia di Linux makin matang dan 
lebih sempurna dalam hal fitur. Soal keragaman 
saya rasa banyaknya aplikasi open source di 
Linux sudah dalam level yang sama dengan 
sistem operasi lain. Viva Linux! ĝ 

Batista Harahap [tista@duniaquiz.com| 


Kirim Naskah 


Anda memiliki pengalaman menarik selama menggunakan 
Linux?Jika ingin berbagi pengalaman menarik selama 


menggunakan Linux, silakan kirimkan file naskah sebanyak 
9000 karakter, beserta dengan file foto dan file gambar, 
melalui e-mail ke submissions@infolinux.co.id. Tersedia 
suvenir menarik untuk kiriman naskah yang dimuat. 





INFOLINUX = 09/2007 19 


TES&REVIEW 


sesuai Pilihan 






























































erkembangan dunia software, biasa ber- 
banding lurus dengan dunia hardware. 
Jika muncul teknologi software yang lebih 
baru, maka kecepatan komputasi suatu 
hardware semakin meningkat. Tak heran saat 
Windows Vista di-launch, kebutuhan hardware 
yang dibutuhkan semakin terasa tinggi. 
Kebutuhan hardware yang dibutuhkan ap- 
likasi desktop Linux saat ini, juga membutuh- 
kan hardware yang lumayan tinggi. Hanya saja 
perbedaannya, Linux menyediakan banyak pilih- 
an bagi para penggunanya sesuai dengan kebu- 
tuhan yang di inginkan. Bahkan para pemilik 
komputer berbasis Pentium I-pun, masih dapat 
menjalankan beberapa X Windows di Linux de- 
ngan lancar. 
Untuk bonus DVD InfoLINUX regular edisi 
ini, InfoLINUX menyertakan distro Slackware 
12.0. Distro ini cukup cocok digunakan oleh 


20 09/2007 M INFOLINUX 
































Scorch: — 





Statistics Reports Settings | supriyanto [127.0.0.1] Help? Logout © # 








Direct selection 








Advertisers & Campaigns | Publishers & Zones 











"8 Add new advertiser 


Name ~ ID 
> & Default Advertiser 

& Test 
@ Hide inactive advertisers 











v Expand all | p Collapse all 
































pemilik komputer yang memiliki spesifi- 


kasi hardware tidak terlalu tinggi. Tentu saja 
dengan pilihan instalasi paket yang sudah 
disesuaikan, semisal memilih XFCE sebagai 
window manager daripada window manager 
KDE. Pada bonus CD edisi ekonomis, InfoLI- 
NUX menyertakan Parted Magic yang dapat 
digunakan untuk kebutuhan partisi harddisk 
atau rescue disk. 

Pada rubrik “Software”, InfoLINUX memba- 
has aplikasi Openads dan WebCalendar yang 
semuanya bersifat web-based. Untuk perusa- 
haan yang sedang mencari perangkat gateway 
plus proxy server, produk the BOSS yang diba- 
has dalam rubrik hardware dapat menjadi salah 
satu pilihan. Untuk koleksi buku, dua buah 
buku Linux yang diterbitkan oleh Penerbit Andi, 
dapat Anda lihat di rubrik buku edisi ini. 

Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Hardware 

the BOSS 21 
ROUTER/GATEWAY SERVER 
EDIMAX PS-1206P 21 
ROUTER/ACCESS POINT 

Distro 

Parted Magic 1.7 22 
Slackware Linux 12.0 22 
Software 

Openads 2.3.35 23 
WebCalendar 1.0.5 23 
Game 


ManiacMarble3D Alpha 2.0.1 24 
Thunder&Lightning 070707 24 


Buku 


Membangun Jaringan 25 
Komputer dengan Server 
Linux dan Client Windows 


Pemrograman Port Paralel 25 
dengan GCC/Linux dan Gambas 
Qmail Quickstarter 25 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc”, berarti Anda | 
dapat menemukan paket — 
software tersebut dalam 
bonus Disc /InfoLINUX edisi kali 
ini. 


A 


Prosedur “Linux Ready” 


Sebuah PC atau note- ™ 


book yang mendapatkan D 


Se 


predikat “Linux Ready”, ~~ 
berarti semua peripheral stan- 
dar seperti adapter jaringan LAN 
maupun WLAN dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya, mulai 
dari proses instalasi sebuah distro 
Linux dilakukan hingga instalasi 
driver hardware tersebut. Distro 
Linux yang digunakan dalam pe- 
ngujian “Linux Ready” adalah 
Knoppix 5.1.1, Mandriva Linux 
2007.1, Fedora Core 6, dan open- 
SUSE 10.2. 


www.infolinux.web.id 








ae 


GATEWAY/PROXY SERVER 


the BOSS 


busi 
Ness 
Security 
SYStem 


MODEL the BOSS SISTEM OPERASI Linux Kernel 2.6 
HARDDISK 40GB RAM 256MB DIMENSI 50x275x172 mm 


SERVICE PROXY, FIREWALL, NAT, VPN, QOS 


INTERFACE PORT LAN: 3xRJ45 10/100 Mbps, 1xSerial Connector 


HARGA Rp. 20.000.000,- GARANSI 1 tahun 


INFO www.theboss.ae PENYEDIA PT Elitser IT Solutions Indonesia, (021) 252-1011 


eski dapat menggunakan 
sebuah PC untuk mem- 
buat gateway dan proxy 
berbasis Linux, terkadang Anda 
merasa rumit untuk melaku- 
kan hal ini. Jika ingin simpel, 
kini sudah terdapat produk 
bernama the BOSS (Business 
Online Security System) yang- 
dapat mempermudah Anda 
untuk memiliki sebuah server 
Linux yang lengkap. 
the BOSS dapat berfungsi 
sebagai gateway ataupun proxy 
server. Dari segi fisik, produk 
ini menyerupai sebuah CPU, 
dengan ukuran yang lebih 
mini. BOSS juga dilengkapi 
sejumlah peripheral yang biasa 
terdapat di PC, seperti Hard- 
disk dan RAM. Sebuah button 
power yang menyerupai power 
button di PC, juga terdapat 
pada sisi depan produk ini. 
Meski sistem the BOSS 
dibuat dengan menggunakan 
platform Linux, proses konfi- 


gurasi produk ini cukup mu- 


www.infolinux.web.id 


dah dilakukan karena disajikan 
dalam menu berbasis web. Cu- 
kup hubungkan perangkat the 
BOSS ke dalam jaringan LAN 
Anda, setting network card se- 
buah PC dengan kelas IP yang 
sama dengan perangkat ini, ke- 
mudian akses menu konfigura- 
si the BOSS dari web browser. 
Selain dapat digunakan 
sebagai proxy, the BOSS juga 
memiliki beberapa fungsi lain 
seperti, user based authentica- 
tion, port forwarding, intrusion 
prevention, layer 7 filtering, 
gateway SSL-VPN, report on files 
downloaded, dan real time inter- 


net access logs. sup 


Hasil Pengujian 
Kelengkapan (20%) AMAA MMMM) Z 7,0 





Handling (6%) YINNGANALL/ 80 





Layanan (5%) MAMMAL 70 





Harga (35%) LLL LL) Mls 





Performa (35%) SAAMAA 80 
“LINUX RATING 


0 2 


PRINT SERVER 


EDIMAX PS-1206P 


MODEL PS-1206P RAM 2MB SDRAM 


HARDWARE 


PRINTING PROTOCOL LPR, IPP, SMB/TCP, Raw Printing 
INTERFACE PORT LAN: 1xRJ45 10/100 Mbps 1xParallel Port 
NETWORK PROTOCOL TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk 


HARGA $66 GARANSI 1 tahun 


INFO http://edimax.com.tw PENYEDIA PT Sistem integral Perkasa, (021) 629-8653 


ada jaringan Small Office 

Home Office (SOHO), biasa 

digunakan sebuah PC yang 
terkoneksi ke printer untuk ke- 
mudian di-share ke komputer 
lain. Jika ingin praktis mem- 
buat print server tanpa meng- 
gunakan PC, produk Edimax 
PS-1206P ini dapat menjadi 
solusi untuk Anda. 

Desain produk yang ber- 
bentuk kotak ini, dilengkapi 
dengan port paralel untuk ter- 
hubung ke printer yang berba- 
sis paralel port. Selain paralel 
port, produk ini juga sudah 
dilengkapi dengan sebuah port 
ethernet, untuk dapat ter- 
koneksi ke jaringan LAN. 

Untuk protocol jaringan, 
produk ini sudah mendukung 
protocol TCP/IP, IPX/SPX, Net- 
BEUI, dan AppleTalk. Edimax 
PS-1206P, 


dengan hampir semua sistem 


juga kompatibel 


operasi, mulai dari Windows, 
dan Unix/ 
Linux. Produk ini juga sudah 


Novel Netware, 


dilengkapi dengan protocol 
DHCP server dan client. Dalam 
CD -nya, produk ini hanya me- 
nyertakan aplikasi utiliti untuk 
pengguna Windows. Bagi para 
pengguna Linux, produk ini 
hanya dapat dikonfigurasi dari 
halaman web browser. 

Fungsionalitas produk 
ini juga masih terasa kurang, 
karena tidak dilengkapi dengan 
interface USB. Hal ini dapat 
mempersulit para pemilik 
printer yang hanya memiliki 
interface USB. Sejumlah print- 
er berbasis LPT port, juga tidak 
semua didukung dengan baik 


oleh produk ini. Sup 


Hasil Pengujian 

Kelengkapan (20%) AA 60 
Handling (5%)  AMMMMMMA/// 80 
Layanan (5%) MIMIN LI) 10 
Harga (357%) 19889931117 50 
Performa (35%) TINIIIIIN/ 10 
“LINUX RATING 


0 2 

















INFOLINUX = 09/2007 21 


DISTRO 
LIVECD/RESCUE DISC 


Parted Magic 1.7 


saako Q 


PEMBUAT Parted Magic SITUS http://partedmagic.com 


KERNEL 2.6.21 DESKTOP XFCE 4.4 


PARTITION TOOL Cfdisk 2.12r, GParted 0.3.4, Sfdisk 3.08 
FILESYSTEM TOOL NTFS-3g 1.516, Raidtools, LVM2 
UTILITI ISO Master 0.8, Xarchiver 0.4.6, TestDisk 6.6 


ada saat tertentu, mung- 

kin Anda membutuhkan 

LiveCD distro yang dapat 
digunakan untuk mempartisi 
harddisk atau sekadar untuk 
menyelamatkan data. Jika 
menemukan kondisi ini, coba 
Anda gunakan dahulu distro 
Parted Magic. 

Parted Magic merupakan 
LiveCD distro yang fungsi uta- 
manya adalah untuk mempar- 
tisi harddisk. Dalam kemasan 
distro ini, sudah dilengkapi 
sejumlah aplikasi partisi, file- 
system tools, X utilities, dan 
console utilities. Untuk program 
partisi, Gparted yang berbasis- 
kan GUI dapat Anda gunakan 
untuk kepentingan ini. Jika 
ingin program partisi berba- 
siskan command line, aplikasi 
parted atau cfdisk dapat juga 
ditemukan pada distro ini. 

Untuk kebutuhan back-up 
data yang terdapat pada partisi 
Windows, gunakan saja paket 
ntfs-3g atau ntfsprogs. Be- 
berapa utiliti yang dapat Anda 
gunakan untuk memperbaiki 
filesistem JFS, HFS, OCFS2, 
ReiserFS, dan ReiserFS4, juga 


22 09/2007 = INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium II 
Harddisk : - 
Memory :128 MB 


terdapat dalam distro ini. Mes- 
ki memiliki kelengkapan paket 
aplikasi sebagai rescue disc, dis- 
tro ini hanya memiliki ukuran 
sekitar 30 MB saja. 

Pada saat menjalankan 
Parted Magic, Anda akan 
menemukan sejumlah menu 
yang harus Anda pilih sebelum 
dapat masuk ke halaman desk- 
top. Untuk tampilan desktop, 
distro ini menggunakan XFCE 
4.4 sebagai default windows 
manager yang digunakan. Pada 
halaman download situsnya, 
selain menyediakan versi iso 
live cd, distro ini juga menye- 
diakan versi download PXE 
dan versi USB.ASup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) IIA Ll 7,0 
Fitur (4090) MENARI LL) 50 
Kemudahan (30%) MMMA 10 
Dokumentasi (10%) IIS GG Lal 7,0 


= INUX RATING 
0 2 4 6 








DESKTOP/SERVER 


Slackware Linux 12.0 

















“M2 w The Gimp J kines 


3 4 ww Layers, Channels, Paths, Undo | 


[a 
ly 


Brush: e | Circle (11) | 


PEMBUAT The Slackware Linux Project SITUS www.slackware.com 
KERNEL 2.6.21.5 DESKTOP KDE 3.5.7 OFFICE KOffice 1.6.3 
MULTIMEDIA Audacious 1.3.2, Xine 1.1.7, Amarok 1.4.6 

INTERNET Firefox 2.0.0.4, Thunderbird 2.0.0.4, Pidgin 2.0.2 

UTILITI Ark 2.6.4, Bulk Rename 0.8.0, K3b 1.0.2, KHexEdit 0.8.6 


ejak awal hadirnya Linux, 
hanya terdapat beberapa 
distro yang memaketkan 
Linux Kernel. Dari beberapa 
distro awal yang memaketkan 
Linux Kernel tersebut, terdapat 
nama distro Slackware Linux 
yang masih tetap eksis hingga 
saat ini. 
Masih 
hankan tradisi lama, pada 
Slackware versi 12.0 tidak ter- 
dapat perubahan yang signifi- 


tetap memperta- 


cant dengan versi sebelumnya. 


Tampilan instalasi berbasis 
ncurses masih tetap diperta- 
hankan, meski rata-rata distro 
modern saat ini sudah meng- 
gunakan instalasi berbasis gra- 
fis. Paket-paket aplikasi yang 
disertakan pada Slackware juga 
masih terbagi ke dalam sejum- 
lah kategori. 

Berbeda 
nyakan distro besar yang me- 
nyertakan paket GNOME dan 
KDE, pada Slackware 12.0 ti- 
dak di sertakan paket GNOME. 


Untuk pilihan desktop yang 


dengan keba- 


digunakan, distro ini memilih 
KDE 3.5.7 sebagai default win- 
dows manager-nya. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 4 GB 
Memory : 256 MB 


Untuk default Kernel yang 
digunakan, Linux Kernel 
2.4.33.3 yang digunakan pada 
versi sebelumnya, kini sudah 
digantikan dengan Linux Ker- 
nel 2.6.21.5. Beberapa paket 
aplikasi terbaru seperti Firefox 
2.0.0.4, Thunderbird 2.0.0.4, 
Amarok 1.4.6, dan Pidgin 
2.0.2, juga dapat ditemukan 
pada versi ini. 

Satu hal yang terasa kurang, 
mungkin terdapat pada pa- 
ket Office-nya. Pada Slackware 
12.0, kita hanya menemukan 
paket KOffice 1.6.3, karena 
paket OpenOffice.Org tidak 
disertakan secara default pada 


distro ini. 0 Sup 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) AMAA 10.0 
Fitur (40%) "11/1111 90 
Kemudahan (30%) TIGA Gan 3,0 
Dokumentasi (10%) III Ida 9,0 


EL INUX RATING 
4 6 


0 2 











www.infolinux.web.id 


INTERNET/SITE MANAGEMENT 


Openads 2.3.35 


Openads - Advertisers & Campaigns - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 





@-m- È xX] ff IIS http:MMocalhost/openads-2.3.35-beta/www/admin/advertiser-index.php 








Getting Started Latest BBC Headlines 


Openads 


Search: 


He Te NN (Teja "| Inventory adil EME lah El NE AON PA BIA = E Ie MMA Mole [oll a 


Navigation 














a Inventory 


a Advertisers & 
Campaigns 





'8 Add new advertiser 





Name ~ 


Advertisers & Campaigns 





Publishers & Zones | Direct selection 








> & Default Advertiser 


t= Overview X Delete 





& Test 


i= Overview X Delete 





& Hide inactive advertisers 


Overall 


v Expand all | p Collapse i 





Total banners: 2 
Active banners: 2 


Total campaigns: 1 
Active campaigns: 1 


Total advertisers: 2 











Done 


PEMBUAT Openads Team 
SITUS www.openads.org 
LISENSI GPL MULTIPLATFORM No 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


DEPENDENSI Apache >= 1.3, PHP >= 4.3, MySQL >= 4.0.12 


i dunia Internet, iklan yang 
berbentuk teks atau ban- 
ner merupakan salah satu 
pemasukan terpenting untuk 
hidup 


website komersial. Jika Anda 


kelangsungan suatu 
ingin membuat iklan, dan me- 
manajemen penggunaan iklan 
pada website Anda, coba gu- 
nakan Openads. 

Openads merupakan soft- 
ware yang dapat digunakan 
untuk membuat, mempro- 
mosikan, memanajemen, dan 
mengirimkan promosi iklan 
secara online. Untuk menjadi 
anggota komunitas Openads 
dan memperoleh keuntungan 
yang terdapat di dalamnya, 
Anda dapat membuat profile 
dan melakukan instalasi soft- 
ware Openads. 

Aplikasi ini memiliki ke- 
mampuan untuk menampilkan 
iklan/ads dari berbagai macam 
ad network. Dalam dunia iklan 
di website sendiri, terdapat be- 
berapa jenis tipe iklan seperti, 
traditional banner advertising, 
pay-per-click (contextual) ban- 
ner advertising, dan affiliate and 
CPA programs. 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium Ill 
Harddisk : 50 MB 
Memory : 256 MB 


Saat menjalankan aplikasi 
ini, menu Openads terdiri atas 
empat menu utama, yaitu sta- 
tistics, reports, inventory, dan 
settings. Pada menu statistics, 
Anda dapat melihat statis- 
tik iklan, pembuat iklan, dan 
catatan global yang terjadi 
dalam kurun waktu tertentu. 
Pada menu report, terdapat dua 
pilihan laporan yang dapat di- 
hasilkan, yaitu Admin Reports 
dan Standard Reports. 

Untuk urusan dokumen- 
tasi, sejumlah file dokumentasi 
yang terdapat pada website- 
nya, dapat mempermudah 
Anda dalam memahami cara 


penggunaan Openads. Ô Sup 


Fungsionalitas (30%) GA 7,0 
Fitur (30%) ///// / / /NNGIO 
Dokumentasi (20%) ISI aan 9,0 
Kemudahan (20%) AMMA 15 


LINUX RATING 
4 6 


0 2 











INTERNET/WEB CALENDAR 


WebCalendar 1.0.5 


SOFTWARE 


WebCalendar - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


4- >- & & B [Bi nepsocalhostWebCalendar-1.0.5/day.php?date-20070803 

















@® Getting Started Latest BBC Headlines 


[Printer Friendly] 


Friday, August 3, 2007 


Default Administrator 


a| a August 2007 
~| Sun Mon Tue Wed Thu F 
6 
1 
1 
2 
3 


01 02 
“| 05 06 07 08 09 
IM 13 14 15 16 
I| I9 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 











Month: |Aug 2007 -| Go | 


Import | Export | Add New Entry | Help 
Current User: Default Administrator (Logout) 


WebCalendar v1.0.5 (04 Mar 2007) 


Week: |jul29-Aug4 -| Go 


Go to: My Calendar | Today | Admin | Unapproved Events | Another User's Calendar | Se 


Year: |2007 -| 








Done 








PEMBUAT Craig Knudsen <cknudsen@users.sourceforge.net> 


SITUS http://webcalendar.sourceforge.net 


LISENSI GPL MULTIPLATFORM Yes 


HARGA Gratis DUKUNGAN SUPPORT Baik 


DEPENDENSI Apache >= 1.3, PHP >= 4.3, MySQL >= 4.0.12 


plikasi kalender, hampir 
terdapat pada semua kom- 
puter. Mulai dari kalender 
yang terdapat pada taskbar 
desktop bawaan sistem operasi, 
hingga kalender yang dikemas 
sebagai plug-ins sebuah aplika- 
si. Jika Anda menginginkan 
aplikasi kalender berbasis web 
yang dapat diakses dalam ja- 
ringan, coba gunakan WebCa- 
lendar. 
WebCalendar 
sistem kalender yang dibuat 


merupakan 


dengan skrip PHP, yang dapat 
dikonfigurasikan sebagai si- 
calendar 


ngle-user ataupun 


multi-user calendar, untuk 
kebutuhan personal dan pe- 
rusahaan. Aplikasi ini dapat 
juga digunakan sebagai sistem 
penjadwalan tugas di suatu ja- 
ringan intranet. 

Sebagai aplikasi kalendar 
berbasis web, WebCalendar 
sudah memiliki sejumlah 
fitur. Beberapa fitur yang 
dimiliki, antara lain mendu- 
kung multi-user, mendukung 
group, tampilan kalender per- 
hari/minggu/bulan/tahun, 


dapat menampilkan kalender 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 20 MB 
Memory : 256 MB 


user yang lain, add/edit/de- 
lete user, add/edit/delete jad- 
wal/tugas, repeating events, 
custom event fields, e-mail 
reminders, e-mail notification 
untuk jadwal baru, online help, 
dapat mengecek jadwal yang 
konflik, dan dukungan terha- 
dap beberapa zona waktu. 

Dari beberapa fitur yang di- 
miliki WebCalendar, terdapat 
fitur menarik pada WebCalen- 
dar, yakni kemampuan untuk 
export/import data kalendar 
dari Palm Pilot ataupun Ical. 
Dengan fitur ini, para penggu- 
na dapat selalu melihat jadwal 
yang terdapat di WebCalendar 
secara mobile. Sup 


Fungsionalitas (30%) AAA / 9,0 
Fitur (30%) MUM 85 
Dokumentasi (20%) III 9.0 
Kemudahan (20%) MAMAA 8,5 


=_INUX RATING 
4 6 


0 2 














INFOLINUX = 09/2007 23 


ARCADE 


ManiacMarble3D Alpha 2.0.1 





PEMBUAT Jochen Leopold <jochen.leopold@subliminal.at> 


SITUS http://maniacmarble.subliminal.at 
LISENSI N/A HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Easy MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI libstdc----5, gcc >= 3.3, freeglut3 


aniacMarble3D adalah 

game 3D yang menggu- 

nakan kelereng sebagai 
konsep permainan. Inti dari 
game ini adalah mengarahkan 
kelereng dari tempat start, agar 
dapat finish mencapai target 
point. Tentu saja untuk dapat 
melakukan hal ini tidaklah mu- 
dah, karena arena permainan 
disajikan dalam tampilan 3D. 

Untuk menjalankan kelereng 
ke tempat yang diinginkan, Anda 
dapat menggunakan tombol 
AWSD, mengubah view tempat 
permainan dengan menggerak- 
kan mouse, me-reset permainan, 
dengan menggunakan tombol 
space, dan mem-pause permain- 
an dengan tombol Esc. 

Saat permainan berlangsung, 
tampilan arena permainan yang 
berbentuk 3D membuat per- 
mainan menjadi lebih menarik. 
Meski terlihat mudah, kelereng 
yang dimainkan harus dapat 
Anda kontrol dengan baik agar 
tidak jatuh dari arena permain- 
an. Jika kelereng jatuh, Anda 
dapat mengulang kembali per- 
mainan, agar dapat beralih ke 
level selanjutnya. 


24 09/2007 M INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 30 MB 
Memory : 256 MB 


Game ini membutuhkan 
VGA Card 3D untuk dapat di- 
mainkan. Karena itu, jangan 
lupa untuk menginstalasikan 
dahulu driver 3D VGA Card yang 
Anda gunakan. Proses instalasi 
game ini juga mudah dilakukan, 
karena hanya perlu menjalan- 
kan skrip installer game yang 
berbentuk bash skrip. 

Satu hal yang masih terasa 
kurang dari game ini adalah 
tidak tersedianya fitur untuk 
menyimpan level terakhir per- 
mainan yang sudah dimainkan. 
Tanpa ini, Anda harus selalu 
mengulang dari level awal, jika 
sudah keluar dari level per- 
mainan. Sup 


Hasil Pengujian 

Grafik (307%) 18898888017 9,0 
Fitur (40%) 7/11111 17 °5 
Kompabilitas (20% MMM! 8,5 











Dokumentasi (10 (MAGA 8,0 
“LINUX RATING 


0 2 


SIMULATION 


Thunder&Lightning 070707 


PEMBUAT Jonas Eschenburg <jonas@tnlgame.net> 


SITUS http://tnlgame.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPENDENSI SDL >= 1.2.5, SDL-mixer >=1.2.5, mesa-libGL >= 6.5.1 


enggemar game action flight 

simulator, mungkin sudah 

terbiasa memainkan Mic- 
rosoft Flight Simulator yang 
terdapat di platform Win- 
dows. Bagi pengguna Linux, 
Thunder&Lightning dapat men- 
jadi pilihan game action flight 
simulator di Linux. 

Dalam game ini, para pemain 
dapat menaiki Lightning aircraft 
dan Thunder tanks, dan mela- 
wan musuh yang berbasiskan ar- 
tificial intelligence. Pada awal per- 
mainan, terdapat petunjuk yang 
dapat membantu Anda dalam 
mempelajari cara memainkan 
game ini. Ikuti petunjuk terse- 
but, sampai Anda mengerti cara 
memainkan game ini. 

Setelah masuk ke real mode 
dengan menekan tombol f, 
Anda dapat segera melakukan 
maniver dengan pesawat jet. 
Permainan akan berakhir, jika 
pesawat jet yang Anda miliki, 
meledak karena jatuh atau ter- 
kena serangan musuh. 

Pada versi terbarunya ini, 
Thunder&Lighting sudah memi- 
liki sejumlah fitur seperti, memi- 
liki kapal induk untuk landasan 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium III 
Harddisk : 32 MB 
Memory : 256 MB 


pesawat jet take-off dan landing, 
fitur pesawat jet yang memiliki 
kemampuan melindungi diri 
sendiri, beragam tampilan pe- 
sawat jet yang terdapat dalam 
permainan, dan beberapa per- 
baikan dalam artificial Intelli- 
gence game. 

Dalam versi mendatang, 
game ini akan mengadopsi se- 
jumlah fitur yang terdapat pada 
game 80’s classics Carrier Com- 
mand and Midwinter. Beberapa 
fitur yang diadopsi, di antara- 
nya menambahkan beberapa 
pulau untuk bertempur, di 
mana setiap pulau dapat digu- 
nakan untuk strategi bertahan 
yang berbeda-beda. Sup 


Grafik (30%) MMMA 70 
Fitur (40%) 1/1 USS 
Kompabilitas (20%) IIS 3117 8,5 
Dokumentasi (10%) AAA 9.0 


=_ INUX RATING 
4 6 


0 2 














www.infolinux.web.id 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Membangun Jaringan 
Komputer dengan 
Server Linux dan Client 
Windows 


` 
“ 


Z sPROXIE 


Membangan Jaringan Komputer 
Server Linux 
Client Windows 


Suyanto EA SE, 


R. Setiawan Aji Nugroho 
Edward Christophorus Moa 
Feby Lotan ORIGINAL CD 


PENGARANG Komunitas Proxie Unika Soegijapranata 
PENERBIT Penerbit Andi 

TERBIT Agustus 2007 

HARGA Rp35.000 (167 halaman) 

ISBN 979-763-625-9 

BONUS CD berisi file penunjang buku 


erkaitan dengan razia HaKI yang mulai 

banyak dilakukan akhir-akhir ini, banyak 

perusahaan yang mengombinasikan 
sistem operasi Linux dan Windows untuk 
kebutuhan sistem di lingkungan kerjanya. 
Rata-rata sistem operasi Linux digunakan 
untuk kebutuhan server, sedangkan untuk 
client masih berbasiskan Windows. 

Perbedaan sistem operasi di dalam jaring- 
an komputer akan menimbulkan kesulitan 
tersendiri bagi seorang sistem administra- 
tor. Sebagai contoh, bagaimana cara kedua 
sistem operasi yang berbeda platform saling 
berkomunikasi, sharing file dan hardware, 
dan melakukan remote access. Jika Anda 
menemui hal semacam ini, tidak ada salah- 
nya Anda membaca buku berjudul Mem- 
bangun Jaringan Komputer dengan Server 
Linux dan Client Windows. 

Pembahasan buku ini dibagi menjadi em- 
pat bab. Pada Bab 1, Anda akan dikenalkan 
pada sistem operasi Linux dan penjelasan 
instalasi distro Fedora Core. Bab 2, Samba 
dan proses konfigurasi di Client Samba. Bab 
3, menjelaskan cara konfigurasi Samba un- 
tuk file sharing dan printer sharing. Pem- 
bahasan bab terakhir akan menjelaskan 
penggunaan SSH dan VNC untuk melaku- 
kan remote access. Asup 


www.infolinux.web.id 


Pemrograman Port 
Paralel dengan GCC/ 
Linux dan Gambas 


M. Husna Mubarok 
Yoyok Bagiyo 


Pemrograman 


dengan 


GCC/LINUX 
GAMPAS 


PENGARANG M. Husna Mubarok dan Yoyok Bagiyo 
PENERBIT Penerbit Andi 

TERBIT Agustus 2007 

HARGA Rp22.000 (153 halaman) 

ISBN 979-763-685-2 

BONUS - 


mbuatan program menggunakan para- 
el port printer, banyak digunakan para 
dosen untuk materi awal pembelajaran 
mikrokontroler. Linux sebagai platform yang 
bersifat open source, banyak menyediakan se- 
jumlah tool dan bahasa pemrograman yang 
dapat digunakan untuk pemrograman port 
paralel. Untuk mempermudah dalam mem- 
pelajari pemrograman berbasis port paralel, 
buku berjudul Pemrograman Port Paralel de- 
ngan GCC/Linux dan Gambas, dapat menjadi 
buku panduan yang baik. 

Buku ini menjelaskan cara penggunaan 
Bahasa C sebagai bahasa pemrograman uta- 
ma untuk pembuatan program paralel port. 
Untuk pembuatan interface berbasis grafis, 
digunakan bahasa pemrograman Gambas 
untuk membuat tampilan graphical-nya. 

Pembahasan buku ini terdiri dari lima 
bab. Pada bab awal, diberikan penjelasan 
detail mengenai teknis paralel port, mu- 
lai dari pengalamatan paralel port hingga 
proses pembuatan alat simulasi program. 
Bab selanjutnya, menjelaskan sejumlah 
materi Linux, GCC, dan Gambas. Bab 
terakhir menjelaskan inti pembuatan prog- 
ram paralel port menggunakan bahasa C, 
dan pembuatan program simulasi dengan 


menggunakan bahasa Gambas. Asup 


BUKU 


SYSTEM ADMINISTRATION 


Qmail Quickstarter 


Qmail Ouickstarter 


PENGARANG Kyle Wheeler 
PENERBIT Packt Publishing 
TERBIT Juni 2007 

HARGA US$24.99 (152 halaman) 
ISBN 184719115-0 

BONUS - 


aat ini, Omail banyak digunakan se- 

bagai aplikasi mail server di berbagai 

ISP maupun jenis perusahaan lain- 
nya. Selain bersifat open source, Omail 
juga sudah teruji keandalannya dalam me- 
ngirimkan e-mail agar sampai dengan baik 
ke server tujuan. 

Untuk urusan dokumentasi, beberapa 
dokumentasi Qmail, seperti Life with 
gmail, Omailrocks.org, dan Omail Toast- 
er, banyak digunakan oleh para system ad- 
ministrator untuk mempermudah proses 
konfigurasi Omail. Berbagai buku yang 
membahas Omail baik terbitan dalam 
negeri maupun luar negeri, juga sudah 
banyak beredar di pasaran. Salah satunya 
adalah buku berjudul Omail Quickstarter 
yang diterbitkan oleh Packt Publishing. 

Pembahasan buku ini dibagi menjadi 
delapan bab, yang membahas berbagai 
aspek dasar yang terdapat pada Omail. 
Bahasan mengenai proses e-mail sampai 
ke gueue, serta proses menyimpan dan 
mengirimkan e-mail, merupakan bahasan 
awal buku ini. Hal lain yang biasa terdapat 
pada mail server di ISP, seperti virtualisasi 
dan filtering e-mail, pembuatan file log, 
dan metode pengamanan menggunakan 


SSL juga dijelaskan dalam buku ini. Asup 





INFOLINUX = 09/2007 25 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri dari berbagai macam aplikasi gratis, 


shareware, maupun demo. Susunan kategori selalu berubah, 


tergantung pada tren aplikasi yang tengah berlaku. Namun, 


ada beberapa kategori yang selalu ada di tiap edisi. 


[ DATABASE ] 


Databrid 1.3 


par 
& Connect 


ilter: Connection C All v) Group C All 7 


i Groop" | Usemame | - Display User | Connection | Color | 


System Root mysql 
System Root information_schema mysql 
Training Scott XE 


rusan database bukan masalah sepele. 
[fice dapat kita nikmati 

bila kita mampu mengolahnya secara 
maksimal. Tanpa pengaturan yang baik, 
Anda justru akan mengalami hal seba- 
liknya. 

Untuk memperkaya pengetahuan kita, 
ada baiknya bagi Anda seorang administra- 
tor database mencoba aplikasi yang satu 
ini. Databrid dapat Anda gunakan untuk 
melakukan browsing, sebagai tool manipu- 
lasi desain, dan lain-lain. Aplikasi yang 
gratis untuk Anda gunakan ini diperun- 
tukkan bagi pengguna komputer tingkat 
mahir. Aplikasi ini sangat cocok bila Anda 
sandingkan dengan aplikasi database lain, 
seperti MySOL maupun database Oracle 
(versi 8, atau diatasnya). Selain itu, Data- 
brid juga dapat membantu Anda ketika 
hendak melakukan editing SOL. 

Jalankan SOL dan PSOL. Melalui tab 
yang tersedia Anda dapat menggunakan 
fitur SOL autocompletion, word, syntx high- 
lighting editor, dan lain sebagainya. Selain 


26 09/2007 E INFOLINUX 


Last Login 
| Color |23-Oct-2006 15:36:10 MySQL 
( Color |29-Oct-2006 19:14:16 MySQL 


| Color |30-06t-2008 19:42:38 Oracle 





Connect Tof MySQL wv 
Connection Typet JDBC Thin 


User Name 


Connect To 


Password 


Port Number| 3306 


Machine Name 


Background Color Lo) 
( Text Color aa 


Group 


Default Display User 


A Ask For Passwords 


itu, Anda juga dapat menampilkan hasil 
guery SOL dan output DBMS. 

Lewat fitur tab browser aplikasi ini Anda 
dapat melakukan browsing berbagai macam 
skema database. 

Databrid dapat membantu Anda me- 
nampilkan tabel-tabel, data, info-info pen- 
ting lainnya yang berada di dalam sebuah 
database. 

Nah, bila Anda menggunakan bagian 
tab file Anda dapat bekerja dengan meng- 
gunakan CSV (comma delimited text file) dan 
database tanpa mesti me-load CSV ke data- 
basenya terlebih dahulu. Tab file memiliki 
dua area: update CSV dan update database. 
Update CSV membantu Anda ketika hen- 
dak menambahkan kolom baru. Sedang, 
update database berguna ketika Anda hen- 
dak melakukan update database. Asu 


PEMBUAT: Paul Clark 

SITUS: http://www.databrid.com 
LISENSI: Freeware 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


DISC BOOT 
00 Slackware 12.0 





oo Parted Magic 1.7 





/Browser 
00 Firefox 2.0.0.5 


/Codecs 
00 Video 





/Database 
oo Databrid 1.3 


00 Ihinkui Sql Client 


1O] 





/Distro 
o Parted Magic 1.7 





/Development 
© JRE 6u2 Linux 





/Dokumen 
© Adobereader 
7.0.9-1 


/Driver 
© VGA Card 





o WLAN 





/Edukasi 
00 Vocatra 0.4 





/Email 

o0 SMUOOR 
20070720 

00 Sylpheed 2.4.4 

oo Thunderbird- 
20.09 

oo Zimbra 4.5.6 











(Internet 
00 Google Hacks 1.5 


00 ltsucks 0.2.0 
Beta 3 





/Multimedia 
00 Irrklang 
0.91 1.0-rc1 





/Office 
© OpenOffice.Org 
22] 





[Permainan 
00 Battl Tanks 
0.5.3808 





/Plugins 
oo Flashplayer 9 





/Ponsel 
00 Gnokii 0.6.18 





/Rubrik 
oo Game 





Oo Software 





Oo Tutorial 
o0 Workshop 





/Sistem 
00 Ortro 1.1.5 





/Sistem File 
00 NIFS-3G 1.710 





/Teks 
00 Hover 0.6.5 





/Utiliti 
00 Bmio 1.2.4 





00 Jmol 11.2.6 





O : On The DvD 
© : on The CD 
O . Disc Boot 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang diterima tidak terbaca atau ru- 
sak dan ingin menggantinya, kirimkan disc yang 
rusak tersebut kepada kami, Tim Disc InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Agar dapat 
kami kirimkan disc penggantinya. 





www.infolinux.web.id 


ThinkUI SQL Client 1.0.1 





File Edit View Generate DB Tools Help 


H $ wom eD + 











@ Databases | “F Data Models | @ Projects | HS Rows | Ef Columns | # Data Class | 


























=] Connections Data Model Id 
@ @ <Cloudscape/Derby> 0011001 
$ W THINKUI 








001 00 
? 5D Tables 310031001 
o FF DATA ATTRIBUTE TA REE 
o FE DATA ATTR_CONS Is lanns ann Un DATA MODEI 
o FE DATALATTR.TYPE About ThinkUI SQL Client 
? 


ao 

ID" INTEGER: 10 VERS 

F DATA MODEL.ID” INTEG ROJECT 
3 FULL_NAME” VARCHAR: 1 w THINKUI SOFTWARE INC. 


ThinkUI SQL Client 0.9.7 
SOL Ouery and Code Generation Tool for Java Developers 














iz i AH |This product is licensed under to terms of the End-User License |* 
B DATA CLASS_SEQ INTEG | Agreement to: 
5 CREATE.DATETIME" TIM THINKUI - Community Edition License 
7 UPDATE.DATETIME" TIM (License will expire on 2007/03/31) 
¢- BI Relationships 
FE! (DATA MODEL_ID)->] | Please visit http: | | www.thinkui.corn for the latest version of this 
FR (ID) <-THINKULDATA =| 
FE (ID) <-THINKULDATA 
FE (ID) « -THINKUI. TEMP! 
? P indices 
FE DATA. CLASS.ID.SOLO 
DATA CLASS, DATA MODEL ID.SO “dc update_datetime 
ra DATA CLASS FULL_NAMESQLO70 FROM think data_class dc 
F DATA CLASS.DATA MODEL. ID.SOI WHERE dc id =? 
$ BI Constraints 
DATA CLASS.DATA MODEL.ID.DA' 
RE! DATA. CLASS.ID.DATA. CLASS_PK:P 

















Visit Website 











,dc.create datetime 








AD Triggers 


ThinkUI SQL Client 0.9.7 


File Edit View Generate DB Tools Help 


ag Oo oF r OB t 7 xe > 








jases | YP Data Models | @ Projects| 
[Z Connections 
AB <Cloudscape/Derby> 
(SG THINKUT 
a- Tables 

aS DATA_ATTRIBUTE 

-EE DATA_ATTR_CONS 

-EE DATA, ATTR. TYPE 

SESE DATA Claas 


50> SQL Query | HET Rows | BM Columns | 2 Data Class| 











ata Class | FF Data Attribute | F Dat} 
1004 kl 


















































Allow Insert Flag |... 








Allow Update Flag |... 








Allow Delete Flag |. 
I ee 
(Allow Select Flag yes 





(List Related Tables... 


| Data Class Seq 4 
Import Data Model | 
ji 


M T — 3 
> [A 5P Search File... Create Datetime [2007/01/22 12 
cess p| [A ISP View File... Update Datetime 





a- DATA] 

-E DATA, RELATIONSHIP 
-EF DB. CONNECTION 
(ES DB VERSION 

(aE PROJECT 

-EE TEMPLATE FILE 

F) views 


= omi Rollback | [ clear 















































Aplikasi ini didesain bagi mereka yang biasa 
menggunakan Java. Khususnya lagi, mer- 
eka yang sering kali bekerja dengan banyak 
database sekaligus. Nah, aplikasi ini dapat 
digunakan untuk meningkatkan produktivi- 
tas mereka. ThinUI SQL Client mendukung 
Java versi 1.4, database yang menggunakan 
JDBC 2.0 maupun JDBC 3.0, database meta 
data browser, SQL query, dukungan atas da- 
tabase Oracle, IBM® DB2®, Microsoft® SQL 
Server, PostgreSQL, IBM® Cloudscape™/ 
Apache Derby, MySQL, dan masih banyak 
fitur menarik lainnya. Browsing meta data 
dapat dilakukan dengan mudah melalui ap- 


Vocatra 0.4 


sliver@Ip00T: ~ 
File Edit View Terminal Tabs Help 


wrong (Solution: regards) 
Ungeziefer 








Vocatra yang berbasiskan console dapat Anda 
gunakan untuk melatih vocabulary Anda. 
Aplikasi ini menggunakan satu atau lebih 
file query vocabulary untuk setiap katanya, 
lalu Anda harus memberikan jawaban de- 
ngan benar. Anda juga dapat menggunakan 
mode yang berbeda-beda ketika mencoba 
aplikasi ini. Ada order mode yang diatur 
secara berurutan, jika tidak mau, Anda juga 
dapat menggunakan mode random. Jika Anda 
menginstal melalui source code, maka Anda 
membutuhkan beberapa paket tambahan, 
seperti GNU C++, Compiler g++, dan GNU 
make. Untuk dapat menjalankan man-page, 


www.infolinux.web.id 


likasi ini. Anda dapat menampilkan: skema, 
tabel, trigger, prosedur, dan lain-lain. Coba 
lakukan klik kanan pada mouse, maka Anda 
dapat melakukan zoomingpada bagian related 
foreign key record, dan beberapa kolom value. 
Tampilannya sangat mudah dikenali, terma- 
suk untuk semua tabel tanpa terkecuali. Ba- 
gian Object viewer-nya dapat menampilkan 
parent-child data secara otomatis. Â Su 


PEMBUAT: ThinkUl 

SITUS: http://www.thinkui.com 
LISENSI: Free To Use But Restricted 
DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 





vocadmin.H 


00001 /* 

00002 Vocatra, a small and fast vocabulary trainer 

00003 Copyright (C) 2006 Oliver Sauder <os@esite.ch> 

00004 

00005 This program is free software: you can redistribute it and/or 
00006 modify it under the terms of the GNU General Public License 
00007 as published by the Free Software Foundation; either version 2 
00008 of the License, or (at your option) any later version. 

00009 

00010 This program is distributed in the hope that it will be useful, 
00011 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
00012 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
00013 GNU General Public License for more details. 

00014 

00015 You should have received a copy of the GNU General Puhlic License 
00016 along with this program; if not, write to the Free Software 
00017 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. 
00018 */ 

00019 

00020 #ifndef _VOCADMIN_H 

00021 #define VOCADMIN H 

00022 

00028 class C¥ocAdmin 

00029 4 

00030 private: 

00035 void printBits(); 

00036 

00042 void initdrrStack(): 

00043 

00044 puhlic: 

00051 CYocAdminf(const size_t snNumWords,const bool sbDebug) ; 
00052 

00056 ~CVocAdmin(); 











Anda juga membutuhkan perl terinstal di 
komputer Anda. Vocatra ditulis dengan 
menggunakan bahasa pemrograman C++. 
Anda bebas menggunakannya lantaran ap- 
likasi ini berada di bawaha lisensi GPL. Jika 
Anda hendak mengetahui lebih banyak hal 
seputar aplikasi ini, Anda dapat melangkan 
e-mail ke si pembuatnya melalui situs yang 
bersangkutan. Asu 


PEMBUAT: Silver 

SITUS: http://vocatra.esite.ch 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[ INTERNET ] 


Google Hacks 1.5 


e800 Google Hacks 


Type 


@ Music (Book (Q Video Q Product Key (Q Tools 








© Hacks 


File Types 


v .mp3 
v .wma 


Q .ogg 








Nama aplikasi ini tidak ada hubungannya 
dengan hacking pada search engine Google. 
Aplikasi ini juga dibuat oleh tim Google. 
Fungsinya adalah untuk memunculkan 
beberapa fitur yang tidak muncul ketika 
kita menjalankan Google search engine se- 
cara normal. Anda dapat menggunakannya 
untuk menampilkan timeline dari hasil pen- 
carian, atau yang lainnya. Â Su 


PEMBUAT: Jason Stallings 

SITUS: http://code.google.com/p/googlehacks 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 


[ INTERNET ] 


ItSucks 0.2.0 Beta 3 


ItSucks - 0.2.0-pre7 (-Jlejix) 





File Edit Tools Help 
| New download (JI) Pause download © stop download 


| Downloadi | 
1D | Priority | State 
o soo inishe 




















http: //www.heise.d 
Ihttp://www.heise.d 
http://www.heise.df| [hit 
Ihttp: //www. heisejot 
(http: //www. heise. 








d Save path (absolute): 
eise.df) “| ynome/olli/itsucks/ 
else.di 





Max recursion Gepth: (-1 = unlimited): 

La 

Allowed Hostnames (Regular expression, full match): 

PA TA SALES EES 

Hat) [*heise\.de = 

| @) |*heise\.de 

[$] 

Files to download (Regular expression, full match): 


l mm 





























Untuk dapat menjalankan aplikasi ini 
dengan baik, Anda membutuhkan Java 
Runtime Environment terinstal di kom- 
puter. ItSucks merupakan aplikasi yang 
dapat digunakan untuk melakukan 
download file dari situs-situs yang Anda 
inginkan. Ada beberapa tampilan yang 
dapat dipilih: GUI dan console. Bagian 
expression-nya masih dapat Anda ubah 
sesuai kemauan. ló) Su 


PEMBUAT: Oliver Mihatsch 

SITUS: http://itsucks.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: JRE (6 tested) 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 09/2007 27 





SOFTWARE PILIHAN 


[ PERMAINAN ] 


Battle Tanks 0.5.4549 


Battle Tanks adalah permainan yang seder- 
hana yang cukup lucu dan menarik untuk 
dimainkan. Ketika memulai Anda ha- 
rus memilih salahsatu dari tiga kendaraan 
yang disediakan. Tugas Anda adalah meng- 
hancurkan semua musuh dengan menggu- 
nakan senjata. Tampilannya berupa kartun 
lengkap dengan musik yang menarik. Su 


PEMBUAT: Netive Media Group 
SITUS: http://btanks.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


[ SISTEM | 


Ortro 1.1.5 





GAAO OB ehAQ Aas 


ED Location: [ĝt hetpiIfocalhost/ortrofndex php?mode=viewScat=jobs 





Below is the list of all jobs available in this installation of ortro. 
# Add a job 














Job: | System: (—AIl— x) Status: |-All— |») 
Actions 
OA2AV”fearis 
|_| System Jobis) 
localhost 


custom script 


2006-12-15 17:10 2006-1 
2006-12-20 10:50 2006-1 














Melakukan monitoring terhadap system 
tidak sesulit yang dibayangkan. Tinggal 
gunakan aplikasi yang sesuai. Sebagai al- 
ternatifnya, Anda dapat menggunakan Or- 
tro. Aplikasi ini sangat mudah digunakan. 
Anda dapat melakukan monitoring lewat 
tampilan web. Setelah menginstal monitor 
dengan mudah setiap service. Asu 


PEMBUAT: Luca Corbo 
SITUS: http://www.ortro.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


28 09/2007 E INFOLINUX 


SMUOOR 20070720 


deepblue.sk 


Deep Blue Is Wonderful 


« Inštalácia mailservera II (postfix + procmail + spamassassin + clamay 
+ dovecot + IMP) 


Simple Multi-User Out-Of-Office Responder 


We have a small e-mail server running on Debian GNU/Linux. All users 
are local (in /fetc/passwd), have mail delivered via procmail to 
mailboxes in /var/mail and can access it with POP3, IMAP or squirrel- 
mail webmail. Pretty standard, simple setup which works quite well. 
The only thing missing was an “out of office responder”. 


The standard and simple setup would be to use the ‘vacation’ 
program. However, this was not suitable. The users don’t have shell 
access to the server for security reasons. And even if they did, they 
wouldn’t be able or willing to use SSH to log on and type commands. 








Let alone use vito edit the actual message. We needed to come up 


A C m a 


] a Mu x E J 
Inbox New Message Folders Search Fetch Mail Horde Options Problem Help Log out 


oo SEES) 
Options for Mail Edit options 


Out of Office Settings for rtrebula 











Back to preferences 








Ketika kita bepergian, hal-hal penting ma- 
suk melalui e-mail. Dan, ketika kita kem- 
bali semuanya sudah terlewatkan. Untuk 
menanggulangi hal ini sebenarnya ada 
banyak cara. Salah satunya adalah dengan 
menggunakan aplikasi yang satu ini. Simple 
Multi User Out Of Office responder, nama 
yang cukup panjang untuk sebuah aplikasi, 
namun dari situ pula kita mengetahu apa 
fungsinya. Aplikasi ini dapat disandingkan 
dengan mudah ke server SMTP dengan 
menggunakan procmail. Jika Anda meng- 
gunakan aplikasi Vacation, maka para peng- 
gunanya tidak memiliki akses shell ke server 


irrKlang 0.9.1 / 1.0 RC1 


#include <iostream> 

#include <irrKlang.h> 

using namespace irr; 

using namespace audio; 

int main(int argc, const char** argv) 


// start the sound engine with default parameters 
ISoundEngine* engine = createIrrKlangDevice(); 


if (!engine) . 5 
return 0: // error starting up the engine 


// play some sound stream, loo 
engine->play2D("../../media/helltroopers.ogg", true); 


char i = 0; 
while(i != 'q') 
std::cout << "Press any key to play some sound, press 'g' to q 


// play a te sound 
engine->play2D("../../media/test.wav") ; 


std::cin >> i; // wait for user to press some key 


return 





en mean // delete engine 


atas alasan keamanan. Jika pun mereka bisa, 
mereka hanya dapat menggunakan SSH un- 
tuk masuk dan mengetikkan beberapa perin- 
tah. Ide pembuatan aplikasi ini bermula dari 
hal tersebut. Yang tersedia pada versi kali 
ini, di antaranya penambahan plugin IMP, 
dan lain-lain. Mulai Anda dapat menuliskan 
pesan kepada si pengirim e-mail, termasuk di 
mana bisa menghubungi. Asu 


PEMBUAT: Robert Trebula 
SITUS: http://deepblue.sk/?p—8 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 





irrKlang 


irrKlang is a high level 2D and 3D cross platform (Windows, Mac OS X, Linux) sound engine and audio library which plays » WAV, 
MP3, OGG, MOD, XM, IT, S3M and more file formats, usable in C++ and all .NET languages (C#, VisualBasic.NET, etc). It has all the 
features known from low level audio libraries as well as lots of useful features like a sophisticated streaming engine, extendable 
audio reading, single and multithreading modes, 3d audio emulation for low end hardware, a plugin system, multiple rolloft 
models and more. All this can be accessed via an extremely simple API. 


irrKlang is free for non commercial use. There is also an advanced version of irrKlang named ‘> irrKlang pro' which can be 
purchased for a small license fee and may be used in commercial products 


I 
+ Supported Platforms: Ky A Jd 


= & R LN x 
| Supported File Formats: @ Co &' g m 
wav 


MP3 OGG MOD XM SID 


Details atthe » features page, or simply » download now. 











irrKlang merupakan library high level 2D dan 
3D yang berfungsi sebagai sound engine. Anda 
dapat menggunakannya untuk menjalankan 
format-format: WAV, MP3, OGG, dan for- 
mat-format audio lainnya. Aplikasi ini ditu- 
lis dengan bahasa pemrograman C++, dan 
dapat dijalankan pada semua bahasa .NET 
(C#, VisualBasic.NET, dan lain-lain). Fitur- 
fitur yang dimiliknya cukup lengkap, seperti 
low level audio library, streaming engine, 
extendable audio reading, single dan mul- 
tithreading mode, 3D audio emulasi untuk 
hardware low end, system plugin, multiple 
rolloff, dan masih banyak lagi hal menarik 


lainnya. Semua fitur ini dapat Anda akses 
melalui API yang sangat sederhana. Anda 
dapat juga dapat menggunakan aplikasi ini 
pada operating system yang berbeda-beda, 
misal: Mac OS X (x86). Dulunya aplikasi ini 
bersifat berbayar, namun sering Anda dapat 
menggunakannya dengan bebas kapan saja. 
Jika menghendaki fitur lebih banyak guna- 
kan versi pro. Asu 


PEMBUAT: Nikolaus Gebhardt 

SITUS: http://www.ambiera.com/irrklang 
LISENSI: Other/Proprietary License 
DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 





www.infolinux.web.id 


gnokii 0.6.18 


File Edit Help 
Ouit Preferences Refresh 


Phone Info 





| Manufacturer: Nokia 
Model:  NSE-5 
Revision: 04.94 


IMEI: 448895 WN 








(Status - 
RF Level: (NNNANANGOOPSNNNNNANN/ 
Battery [il] 16% | 
Network: IDEA (Poland) 























File Edit Help 


© 1 9 


Ouit Preferences Refresh 
Soa PPl@aaas \[v\ca 
one MIN 




















Pada sistem operasi Linux, aplikasi yang 
dapat digunakan untuk urusan ponsel 
masih sedikit jumlahnya. Nah, sebagai al- 
ternatif baru Anda dapat menggunakan 
yang satu ini. Gnokii didesain untuk ponsel 
Nokia seri 3810, 3110, dan 8110. Sebena- 
rnya proyek aplikasi ini sudah dimulai sejak 
1988, namun memakan proses pengem- 
bangan yang cukup lama. Aplikasi ini dapat 
membantu Anda berkomunikasi antara 
komputer dengan ponsel melalui port kabel 
jenis serial, USB, infrared, maupun blue- 
tooth. Setelah itu, Anda dapat berkirim 


maupun menerima SMS dengan mudha 


BMFO 1.2.4 


Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ? 
zurück > » ~ @ A | suchen (Favoriten medien | B S Sf 
& http://localhost/bmfo/meter data entry.php?PHPSESSID—a40d256bb7b4eb7eb3F7 1ad4a3443e58 
INGWA / Technical / Water / Bulk Meter Flow and Operations 


Meter Data Entry 
Meter Location AB3005 

Location Description Judyta Well 2 Well2 
Status Working =] 
Reading Date 2003-06-10 13:13 

Meter reading A) 
Estimate Co 
Sse| 




















dan menyimpannya langsung pada ponsel. 
Gnokii mendukung fitur delivery report, pic- 
ture message, wap push, unicode message, dan 
lain-lain. Anda juga dapat membuat daftar 
baru phonebook, atau mengirimkannya den- 
gan format lain (vCard 3.0). untuk calender, 
todo list jelas bukan masalah. Aplikasi ini 
juga sudah mendukungnya. Menjawab tele- 
pon? Lakukan secara cepat. ¥Su 


PEMBUAT: Pawel Kot and BORBELY Zoltan 
SITUS: http://www.gnokii.org 

LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 





|: Ele Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


i 2 gi è Y a Bq 38 ttp://21027/bmfofmeter graf PPHPSESSID-4da7d0e23e6349ed503baseO71fa71e7 








Meter Graph 


12r 



































Syarat menjalankan aplikasi ini dengan baik 
di komputer Anda adalah memiliki aplikasi 
browser, misal Mozilla, dan address 9URL) 
sebuah server Bulk Meter Flow and Opera- 
tion (BMFO). Jika menjalankannya secara 
standalone, Anda seharusnya dapat lang- 
sung menjalankan BMFO dari Start Menu, 
atau dengan shortcut dari desktop. Aplikasi 
ini dapat digunakan untuk sebagai water 
meter. BMOF sangat mudah digunakan 
karena menggunakan tampilan berbasiskan 
halaman web. Cara menggunakannya, buka 
BMFO dari shortcut yang telah disediakan, 
masukkan nama BMFO beserta password 


www.infolinux.web.id 


untuk masuk, klik bagian link Meter, pilih 
lokasi yang akan Anda uji, klik bagian meter 
data entry link, masukkan Meter Reading 
1234, dan klik tombol simpan. Yang baru 
pada versi kali ini, di antaranya fix typo error, 
membuang referensi yang salah, dan masih 
banyak hal menarik lainnya. Aplikasi bebas 
untuk Anda gunakan sampai kapan saja 
tanpa dipungut biaya. dSu 


PEMBUAT: Steffen Macke 

SITUS: http://bmfo.sourceforge.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


Hover 0.6.5 


X. Wordpress 





WordPress is astate-of-the-art 
semantic personal publishing platform 
with a focus on aesthetics, web 
standards, and usability. 


1D WORDPRESS. 





WordPress merupakan plugin yang dapat 
digunakan untuk mengganti keyword de- 
ngan link dan popup optional. Aplikasi ini 
menggunakan Javascript untuk membuat 
kode XHTML. Fitur-fitur yang tersedia di 
dalamnya, antara lain gunakan segala jenis 
kode HTML pada popup bahkan gambar, 
setiap data disimpan pada tabel yang ber- 
beda di database, dan lain-lain. ÂA Su 


PEMBUAT: Stefan Völkel 
SITUS: http://www.ortro.net 
LISENSI: GPL 

DEPEDENSI: X Window 
REQUIREMENT: - 


[ UTILITI ] 


Jmol 11.2.6 
































Jmol merupakan aplikasi gratis yang dapat 
Anda gunakan untuk menampilkan in- 
formasi seputar pengetahun kimia dan 
biologi. Aplikasi ini diperuntukkan bagi 
para murid, guru, peneliti, dan lain-lain. 
Jmol memiliki tampilan web browser, dan 
dapat diintegarsikan langsung dengan ap- 
likasi browser yang Anda miliki. Anda tidak 
membutuhkan untuk menjalankan aplikasi 
berbasis Java ini. Asu 


PEMBUAT: Egon Willighagen and Michael Howard 
SITUS: http://jmol.sourceforge.net 

LISENSI: LGPL 

DEPEDENSI: X Window 

REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 09/2007 29 


UTAMA 


Noprianto 


terlalu berat bagi Anda? 
Tidak masalah. Karena, 
tanpa X kita tetap bisa 


bekerja di Linux. 


Semakin hari, perkembangan komputer, 
baik hardware ataupun software berja- 
lan semakin kencang. Software-software 
seakan turut berlomba memanfaatkan re- 
source hardware yang semakin berlimpah. 
Terkadang, di komputer dengan hardware 
relatif lambat untuk ukuran saat ini, waktu 
startup aplikasi bisa mencapai lebih dari 10 
detik. 

Itu baru waktu startup saja. Belum lagi 
masalah kebutuhan pustaka. Semakin cang- 
gih suatu aplikasi, umumnya, semakin ba- 
nyak pula pustaka yang dibutuhkan (di mana, 
pustaka-pustaka tersebut juga semakin haus 
resource). Hal ini umumnya digunakan untuk 
mendukung fitur yang disediakan. 

Banyaknya kebutuhan pustaka seka- 
ligus berimbas pada ukuran disk space yang 
termakan. Bolehlah setiap MB harddisk se- 
makin murah. Namun, sebagian besar dari 
kita tidaklah selalu meng-upgrade hardware. 
Ruang kosong harddisk juga bukan selalu 
untuk program. 


Aplikasi-aplikasi masa kini umumnya 


30 09/2007 E INFOLINUX 


juga jarang mempergunakan shortcut key- 
board dan lebih mengandalkan klik mouse. 
Pengguna yang kuno seperti penulis ter- 
masuk yang terkadang sebel karena harus 
menggerakkan mouse demi suatu fungsi 
yang harusnya bisa dikerjakan dengan key- 
board saja. 

Barangkali memang tidak banyak dari 
Anda yang sependapat dengan penulis 
seputar beberapa hal yang telah disebutkan 
sebelumnya. Wajar saja. Dunia ini memang 
terus berkembang. Namun, di free software/ 
open source, orang-orang seperti penulis 
rupanya masih bisa diakomodasi. Dan, bagi 
Anda yang menggunakan komputer cukup 
kencang, Anda pun bisa ikut dalam kelom- 
pok ini. Tanpa X bukan hanya milik peng- 
guna komputer kuno. Ini masalah selera. 

Ya. Dunia open source adalah dunia 
penuh pilihan. Sedikit berlawanan dengan 
perkembangan software yang ada saat ini, di 
“Utama” kali ini, kita akan membahas prog- 
ram-program apa saja, pustaka-pustaka apa 
saja, distro-distro apa saja, yang bisa Anda 


RI/BackupIS0 
| Size 


MTime 







JP- -DIR A 
16384) Jul 23 06:15 @ /.Trash 


16384/May 25 07:57 


/. VirtualBox 


96384/Jul 21 12:27 ` |/.ad4? 


pergunakan supaya Anda tidak butuh X lagi 
untuk bekerja. Diulangi lagi: tidak butuh X. 

Tanpa X, ukuran instalasi menjadi jauh 
lebih kecil. Program-program yang diper- 
gunakan dapat startup relatif lebih cepat. 
Hardware yang dibutuhkan juga lebih 
ringan. Anda tidak harus geser-geser mouse 
atau meraba-raba touchpad. Dan, toh, masih 
sangat banyak hal yang bisa dikerjakan. 

Sebagai contoh. Untuk bekerja. Anda 
masih bisa mengetik surat, membuat spread- 
sheet, melakukan presentasi dan masih ba- 
nyak hal lainnya. Untuk ber-Internet, Anda 
bisa berselancar, mengirim dan menerima 
e-mail, menghabiskan bandwidth atau men- 
download, chatting, dan lain sebagainya. Me- 
nikmati hidup? Anda bisa memutar lagu, 
menikmati gambar-gambar favorit sampai 
menonton video .Pecinta game pun tetap 
bisa memainkan berbagai game yang meng- 
hibur dan menantang. 

Mengatur file pun senantiasa tetap bisa 
dilakukan dengan mudah memanfaatkan 
berbagai tool yang ada. Para developer 


www.infolinux.web.id 





UE Blocks: “KB 
Vase A 


WARD He Edt View 
MALE mi croEdit: 
UMS Enter file 
/.boi 

Med Key bindin 
/.cc} 

Mat Files: “KI 
/. con KD 
Adri 


KV 


| A Search: “0F 





supnyanto’ 
| file Edit View Terminal Tabs Help 


rror in reminders file: "Error reading file d: Can't open file" 





4090 JUL 10 U0:ZJ | 


4096 Jul 18 12:19 


suprnyantota 


Jerminal Tabs Help 


yr e3 v2.7.0-UTF8 ©2000-06 A.Kleine 


name or leave with RETURN 
gs in WS mode: 
“KS Save 


| Insert 
Save&Load 


“KK End 
“KW Write 


“L Repeat 
Jp ^X Down 

^C Page Dn 
“0X Wnd Bott 
OF ^QC EOF 

^A Prev Word 


rd “Y Line 


“QDel,*QH Line Beg | 


KN Numerics 





“KP Pipe buffer thru 'sed' 





supriyanto-desktop: ~ 





















AKX SavesExit “KO Abort&Exit 


KC Copy “KY Del 


“QA Srch&Repl | 
^S Left ^D Right | 
^W Scroll Up ^Z Scroll Dn | 
“0S Home “0D End | 
“QB Blk Begin “OK Blk End | 
“QI Line# “QV Last Find | 


H Left ^G Chr | 


“KZ Suspend ^U Undo 








pun bisa memanfaatkan berbagai IDE dan 
source editor yang powerful untuk mendu- 
kung pembuatan program. 

Di tulisan ini, kita akan melihat berbagai 
program menarik tersebut. Walau demiki- 
an, tentunya, kita hanya bisa membahas 
sebagian kecil dari sejumlah program yang 
ada di dunia free/open source. Tulisan ini 
tidak bermaksud untuk mendiskreditkan 
sebagian program yang ada atau membela 
program tertentu. 

Satu catatan kecil: program-program 
server, sistem dan compiler/interpreter 
tidaklah kita bahas secara khusus. Karena, 
pengguna X juga tetap memanfaatkan 
program/pustaka tersebut. Penekanan kita 
adalah pada alternatif aplikasi. 

Selamat membaca! 


OFFICE/TEXT EDITOR 


Berikut ini, kita akan membahas teks editor 
yang bisa digunakan pada lingkungan kerja 
text mode. Di dunia open source, terdapat 
puluhan teks editor populer dan jelas kita 


www.infolinux.web.id 


tidak bisa membahas semuanya. Di bagian 
ini, kita akan membahas dua: Vim dan e3. 
Yang pertama mewakili sistem teks mode 
yang relatif besar dengan resource yang cu- 
kup. Yang kedua membahas modus teks 
mode di lingkungan kerja dengan resource 
sangat terbatas. 

Ketika kita bicara teks editor, kita benar- 
benar memfokuskan pada pengeditan teks. 
Kita tidaklah membahas fungsionalitas 
word processor yang lebih luas. 

Dan, di tulisan ini, masih berhubungan 
dengan pengeditan teks, kita tidak memba- 
has software pemroses teks, yang dapat di- 
gunakan untuk menghasilkan tulisan kom- 
pleks (termasuk dilengkapi dengan berbagai 
simbol dan rumus matematika) seperti hal- 
nya latex. Penekanan kita dilakukan pada 


fungsionalitas pengeditan teks. 


Vim 
VIM, atau Vi Improved adalah editor teks 
multiplatform, open source, kaya fitur 
dan sekaligus merupakan improved version 
dari vi, teks editor yang populer di UNIX. 
Pengguna komputer teks mode dapat me- 
manfaatkan vim sebagai teks editor, untuk 
mengetikkan berbagai keperluan seperti su- 
rat, pengumuman, dan lain sebagainya. 
Salah satu fiturnya, yaitu syntax high- 
lighting, dapat pula dimanfaatkan untuk 
memudahkan pengguna dalam mengenali 
berbagai pattern dalam (ratusan) tipe file 
tertentu. Seperti pada source code, file kon- 
figurasi, dan lainnya. Hal ini dapat diguna- 
kan untuk mengurangi kesalahan ketik. 
Vim bahkan juga dapat digunakan untuk 
mengurangi kesalahan eja dengan meman- 
faatkan kemampuan spell check-nya. Begi- 
tupun dengan puluhan fitur lainnya yang 
berguna, yang bahkan masih bisa dikem- 
bangkan lagi dengan mekanisme plugin. 
Memang, cukup banyak pengguna Vim 
yang awalnya kesulitan dengan cara peng- 
gunaan yang umumnya berbeda dengan 
teks editor lain, terutama bagi pengguna dari 
sistem operasi lain seperti DOS/Windows. 
Interface utama Vim tidak memiliki menu 
yang umumnya muncul di bagian atas win- 
dow (kecuali gvim, vim dengan dukungan 
GUI). Selain itu, vim mengenal beberapa mo- 
dus kerja. Kita umumnya berpindah modus 
kerja ketika akan melakukan aksi seperti me- 
nyimpan, keluar, dan lain sebagainya. 
Vim dapat digunakan hampir untuk 


UTAMA 


semua tugas pengeditan teks. Ketika Anda 
memutuskan untuk bekerja di modus teks, 
Vim mungkin sangat berguna. 

Vim dikembangkan utamanya oleh Bram 
Moolenaar. Pada saat tulisan ini dibuat, 
Vim telah mencapai versi 7.1. Untuk infor- 
masi selengkapnya, kunjungilah vim online 


di http://www.vim.org. 


e3 

e3 adalah teks editor superkecil yang dapat 
berjalan pada banyak platform dan dilisen- 
sikan di bawah GPL. Satu lagi yang hebat, e3 
dibangun sepenuhnya dengan bahasa Assem- 
bly. 

Salah satu fitur e3 yang hebat adalah 
kemampuannya untuk mengemulasikan 
keybinding Wordstar (default), Emacs, Pico, 
Nedit dan vi. 

Penulis sejak beberapa tahun yang lalu 
sangat tertarik dengan e3, dan menjadi- 
kannya sebagai teks editor pada distro satu 
disket diskotix. E3 sangat layak digunakan 
dan sangat bisa diandalkan, terutama dalam 
lingkungan kerja dengan resource terbatas. 

Teks editor superkecil ini dikembangkan 
oleh Albrecht Kleine. Pada saat tulisan ini 
dibuat, e3 telah mencapai versi 2.7.0. Un- 
tuk mendownload, kunjungilah website e3 


di http://www.sax.de/~adlibit/. 


OFFICE/SPREADSHEET 


Untuk spreadsheet, pembahasan akan di- 
lakukan untuk satu program, yaitu spread- 
sheet calculator (sc). Secara khusus, sc yang 
dibahas merupakan sc versi modifikasi dari 
sc public domain, yang saat ini di-maintain 
oleh Chuck Martin. Pada saat tulisan ini 
dibuat, versi terbaru sc adalah 7.16. 

Bagi Anda yang datang dari dunia DOS, 
sc barangkali akan mengingatkan Anda 
akan Lotus 123. Hanya, sc banyak mem- 
pergunakan keybinding yang mirip dengan 
vi dan less. Walau sc datang dengan sangat 
banyak fungsi yang diperlukan sebagai se- 
buah program spreadsheet, sc kekurangan 
fungsi seperti graph dan penyimpanan 
dalam format lain. Sc memang mempergu- 
nakan format sendiri. 

Berikut ini adalah beberapa fungsi yang 
datang bersama sc: 

@ Fungsi numerik (sin, cos, tan, exp, dan 
masih banyak lagi). 
@ Fungsi penanganan string (substr, fmt 


dan lainnya). 


INFOLINUX = 09/2007 31 


UTAMA 


© | welcome home : vim online - Opera X MO Nico Golde's website -tpp -text presentation program - Opera x 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 








Ü new tab eng | 


qe > DA GB http://www.vim.org/ 


SPONSOR VOTE ST 74 
Vim development for features 4 fim 











5- newt "co Golde's websit. Xx) 
? hdl [G] Google Ba 60 


BUY HELP LEARN 
the Vim book Uganda Vim 





























de> »p AN EE] http :/www.ngolde.de/tpp html 2 |z) |C] Google ~| 60 





tpp stands for text presentation program and is an ncurses-based presentation tool. The presentation can be 
written with your favorite editor in a simple description format and then shown on any text terminal that is 


supported by ncurses - ranging from an old VT100 to the Linux framebuffer to an xterm. 


The norwegian Linux Magasinet printed an article about tpp. | scanned this pictures: 





not logged in (login) 
Home 
Search č  ć Replacing the maillists 
otittele [2007-07-13] As you noticed the @vim.org mail and maillists are still not working. We were working 
y : panes 
Nawa on a replacement, but the person implementing it became unreachable. Several people suggested 
saansarin using Google groups. To try this out I have setup the list vim-experiment@googlegroups.com. You 
p g : : : : oo - > - 
Trivia can reach it at vim-experiment@vim.org. Please use this list for discussions about moving the 
Dacumentation maillists to Google groups. If there are not too many negative remarks | will move all the Vim lists 
ea er Ra there. (Bram Moolenaar) 
Download — 
"Scripts @vim.org mail down 
UL i [2007-06-11] Unfortunately our mail server is not functional at the moment. All maillists are down = Ruby 1.8 
Dan me een ON eta and other @vim.org mail also doesn't go through. It's unclear how long it will take for this to be a A recent version of ncurses 
Site Help fixed. (Bram Moolenaar) = ncurses-rubi 
i IN IL IX more news... Find Vimmers on Frappr! DVD and video about Vim's charity project 
JOURNAL 
Recent Script Updates 2.939 scripts, 1964151 downloads = FiGlet, if you want to use the "--huge" command 
= [2007-07-14] doxygen-support.vim : Generate Doxygen comments from user defined templates 
What is Vim? (1.0) Initial upload - Fritz Mehner 
ees i [2007-07-13] yavdb : Yet Another (Generic) Vim Debugger Integration 
Vim isa highly (0.1) Initial upload - David Morris 
configurable text [2007-07-13] Vimpress : Manage wordpress blog posts from Vim 
editor built to enable (0.91) Minor encoding correction - Adrien Friggeri E page 
efficient text editing. | /2007-07-13] vera.vim : VIM svntax for vera 6.3.0. RVM 8.6.0 and SvstemVeriloa kl cist page 





Situs web vim. 


@ Fungsi finansial (pmt, fv, pv). 

@ fungsi tanggal dan waktu (now, year, 
month, day, hour, minute, second, dan 
lainnya). 

@ fungsi range (sum, prod, avg, max, min, 
hlookup, vlookup, dan masih banyak 
lagi). 


Satu yang barangkali juga sangat mem- 
bantu adalah program ini datang dengan 
fasilitas help plus manual yang sangat leng- 
kap. Selain itu, tersedia juga tutorial. Bagi 
pengguna yang pertama kali menggunakan 
sc, awalnya akan terasa cukup sulit, namun 
setelah mempelajari sekian lama, sc bisa 
menjadi spreadsheet yang sangat mem- 
bantu. 

Penulis menggunakan program sc se- 
bagai spreadsheet dalam distro satu disket 
diskotix. 

Downloadlah sc di alamat berikut ini: 
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/apps/ fi- 
nancial/spreadsheet/sc-7.16.tar.gz. 


OFFIGE/PRESENTASI 


Untuk program presentasi, pembahasan 

akan dilakukan untuk satu program, yaitu 

tpp, yang dikembangkan oleh Andreas 

Krennmair dan Nico Golde. Pada saat tu- 

lisan ini dibuat, tpp telah mencapai versi 

Lak 
Walaupun berjalan pada modus teks, 

tpp adalah program presentasi yang sa- 

ngat menarik, dengan berbagai fitur beri- 
kut ini: 

@ Format file presentasi yang sederhana, 
dan hanya merupakan file teks biasa 
yang bisa diketik dengan berbagai text 
editor. 


32 09/2007 E INFOLINUX 





Situs web tpp. 


@ Shortcut yang sederhana dan umum se- 
lama presentasi. 

@ Teks panjang dapat dipecah menjadi 
beberapa seksi yang bisa ditampilkan se- 
cara terpisah. 

@ Penempatan teks yang sangat fleksibel 
seperti rata kiri, rata tengah, rata kanan. 

@ Animasi teks berupa slide in dari ber- 
bagai posisi, seperti kiri, kanan, atas, 
bawah. 

@ Mendukung berbagai atribut teks seperti 
normal, bold, underline, dan lainnya. 
Mendukung warna. 


@ Dapat menampilkan source code. 


Dapat menampilkan animasi teks (se- 
perti simulasi pengetikan). 

Mendukung figlet. 

Datang dengan sangat banyak contoh. 
Dapat mengeksekusi program eksternal. 


Dan lainnya. 


Bisa kita lihat, tpp sangatlah layak untuk 
digunakan dalam presentasi berbasis teks. 
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi- 
lah website tpp di http://www.ngolde.de/tpp. 
html. 


OFFICE/KALENDER/TODO 


Walaupun bekerja dalam modus teks, bu- 
kan berarti kita tidak bisa membuat rencana 
kerja dengan baik. Atau, barangkali tidak 
harus rencana kerja, namun hanya sekadar 
catatan harian saja. Di dunia open source, 
terdapat cukup banyak program kalender/ 
todo berbasis teks. Kita akan membahas 
calcurse, wyrd, dan diary. 


Calcurse 


Program ini memiliki tampilan yang sangat 





menarik, seperti tidak ingin kalah dengan 
program sejenis yang datang dengan inter- 
face grafikal. Di panel kanan atas, kita bisa 
melihat kalender bulanan, di mana kita 
bisa melakukan navigasi ke tanggal-tanggal 
yang diinginkan dengan mudah, baik per 
hari ataupun per minggu. Di kanan bawah, 
akan tampil berbagai todo yang akan meng- 
ingatkan kita akan hal-hal yang harus kita 
kerjakan. Di panel utama, kita bisa melihat 
berbagai appointment yang telah kita buat. 

Kita bisa berpindah antarpanel satu ke 
panel lainnya dengan menekan tombol tab. 
Selain itu, user interface program ini pun 
dilengkapi dengan berbagai warna yang 
akan mempermudah kita bekerja. Tersedia 
pula fasilitas untuk meningkatkan/menu- 
runkan prioritas pekerjaan kita. 

Di bagian bawah, kita akan disuguhi in- 
formasi tanggal dan waktu yang di-update 
perdetik. Selain itu, tersedia pula informasi 
shortcut yang dapat digunakan di program 
ini. 

Bagi pengguna baru, tersedia pula do- 
kumentasi yang dapat ditampilkan dalam 
interface utama program, ataupun halaman 
manual yang bisa dibaca dengan program 
man. 

Fitur penting lainnya adalah kemam- 
puan eksport ke format iCalendar. Menarik 
bukan? Anda tidak hanya bekerja di dunia 
Anda sendiri. 

Untuk mengingatkan kita, calcurse men- 
dukung pula sistem notifikasi, yang dapat 
dikustomisasi. Ya, program yang satu ini 
memang sangat configurable. Banyak hal 
yang bisa diatur sesuai preferensi kita. 

Secara umum, program yang dibangun 


oleh Frederic Culot ini sangat berguna dan 


www.infolinux.web.id 


dapat diandalkan. Pada saat tulisan dibuat, 
calcurse telah mencapai versi 1.8. Untuk in- 
formasi selengkapnya, kunjungilah website 
calcurse di http://culot.org/calcurse/index. 
html. 


wyrd 

Nama program ini memang cukup unik. 
Tapi, tampilannya cukup menarik. Dengan 
warna-warni dan berbagai panel yang me- 
nampilkan kalender, detail jam per hari, 
reminder dan lainnya. Navigasi dapat pula 
dilakukan dengan sangat mudah. Wyrd se- 
sungguhnya adalah front end untuk remind, 
sebuah program calendar dan alarm. 

Wyrd termasuk program yang mudah 
untuk digunakan. Walau demikian, terse- 
dia pula dokumentasi online dan halaman 
manual (yang sangat lengkap). 

Pada saat tulisan ini dibuat, wyrd telah 
mencapai versi 1.4.2, yang baru saja dirilis 
pada 25 Mei yang lalu. Untuk informasi se- 
lengkapnya tentang program yang dibangun 
oleh Paul Pelzl ini, kunjungilah http://www. 
eecs.umich.edu/~pelzlpj/wyrd/. 


Diary 

Diary adalah program diary/jurnal per- 

sonal berbasis teks yang sederhana. Walau 

demikian, program ini sangat mudah di- 

gunakan. Ketika dijalankan, program akan 

menampilkan menu-menu berikut ini: 

@ edit: membuat atau mengedit jurnal hari 
tertentu. 

@ list: menampilkan semua jurnal dike- 
lompokkan sesuai hari. 

@ search: mencari teks tertentu pada diary. 

@ delete: menghapus diary untuk hari ter- 








@ editall: mengedit semua jurnal. 
@ killall: menghapus semua jurnal. 


Pengguna tidak perlu memasukkan tang- 
gal ataupun nama file jurnal secara manual. 
Pemilihan tanggal dapat dilakukan dengan 
memilih hari dari kalendar yang telah dise- 
diakan. Selanjutnya, nama file akan diberi- 
kan sesuai dengan nama tanggal terpilih. 
Jurnal satu hari akan disimpan dalam satu 
file. Jangan khawatir tentang privasi. Direk- 
tori yang menyimpan semua jurnal Anda 
akan diset sebagai direktori privat: hanya 
pemiliknya yang dapat melihat dan meng- 
ubah. 

Ketika Anda mengedit jurnal, jam akan 
secara otomatis ditambahkan, sehingga 
Anda tidak harus repot-repot menambah- 
kan jam secara manual. Apabila tidak ada 
perubahan yang dilakukan pada jurnal, se- 
buah teks (default [visited]) akan ditambah- 
kan pada jurnal Anda. Sekadar mengingat- 
kan saja, bahwa jurnal pernah dikunjungi 
pada jam tertentu. 

Untuk editor, Anda bisa memilih sesuai 
dengan preferensi Anda. Begitu pun dengan 
sifat program ini. Hal ini disebabkan karena 
program ini ditulis dalam shell script dan 
dilisensikan secara GPL. Ubahlah menjadi 
sepersonal mungkin. 

Pada saat tulisan ini dibuat, diary telah 
mencapai versi 0.2a. Program ini dikem- 
bangkan oleh Noprianto dan bisa di-down- 
load di http://noprianto.com/modules/code/ 
download/diary. 


OFFICE/KALKULATOR 


Kalkulator memang program yang relatif 








UTAMA 


cukup penting dan sering kali dibutuh- 
kan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, kita 
menempatkannya di dalam kategori office. 
Untuk fungsionalitas kalkulator, kita bisa 
mendapatkannya dari berbagai program 
seperti bc dan python. Namun, di bagian ini, 
secara khusus, kita akan membahas kalku- 
kator full screen dengan nama add. Program 
ini sangat mudah digunakan seperti halnya 
kalkukator umumnya. 

Program ini telah dikembangkan oleh 
Thomas E. Dickey (maintainer ncurses) se- 
jak tahun 1986. 

Untuk Informasi selengkapnya, kun- 
jungilah http://invisible-island.net/add/add. 
html. 


INTERNET/WEB BROWSER 


Ketika bicara tentang akses informasi, sia- 
papun berhak mendapatkannya. Siapapun 
dia. Bagaimana pun dia. Dari manapun dia. 
Menggunakan GUI atau tidak. Karena web 
adalah salah satu gudang informasi, maka 
banyak sekali web browser yang ditujukan 
untuk kalangan khusus, seperti kalangan 
pengguna text mode. 

Terdapat cukup banyak web browser text 
mode di dunia open source. Di “Utama” kali 
ini, kita akan membahas beberapa di anta- 
ranya: Iynx, links, elinks, w3m, dan retawg. 


Lynx 

Lynx adalah web browser open source dan 
multiplatform yang berjalan di modus teks. 
Pada saat tulisan ini dibuat, Iynx telah men- 
capai versi stabil 2.8.6 dan versi pengem- 
bangan 2.8.7. Lynx merupakan web browser 








tentu. sederhana, namun memiliki fungsi yang | yang cukup populer dan umum dimasukkan 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
E sew tb Seng G- Brv © eter etalon «| a: 
<<) eS > br GA |G http:wwwelinks.cz/ 2 |z| |C] Google Ee AEH & AG http//www.mutt.org/ 2 |z] |C] Google || 60 
mI . . T 
[Blinks About | Communty | Documentation | Download | FAQ | Feedback | News | Search | The Mutt E-Mail Client 
ELinks - Full-Featured Text WWW Browser | 
| “All mail clients suck. This one just sucks less." -me, circa 1995 
ELinks is an advanced and well-established feature-rich text mode web (HTTP/FTP/..) browser. ELinks can render | 
both frames and tables, is highly customizable and can be extended via Lua or Guile scripts. It is very portable and | | 
runs on a variety of platforms. Check the about page for a more complete description. I] 
i] Latest News 


ELinks is an Open Source project covered by the GNU General Public License. It originates from the Links project 





written by Mikulas Patocka, and it is currently maintained by Jonas Fonseca. 


If you want to see ELinks in action check out the screenshots. 


Found a bug? Please see the feedback page for information about filing bug reports. 


Current status of ELinks 


CVS 


Recent Commits: Summary | RSS Feed 





Development 





The latest stable version is 0.11.3, released on 2007-04-15. 


All are available from the download page. A summary of the major changes in the various versions is available on 


the release info page 





What's new 


Stable 





[2007-04-15] ELinks 0.11.3 
[2007-03-17] ELinks 0.10 branch is no longer maintained 
[2006-11-19] ELinks 0.11.2 


[2006-11-19] CVE-2006-5925: smbclient command injection via smb URL metacharacters 


[2006-01-29] ELinks 0.11.1 
More news... 
Gattina ctartad 


Situs web elinks. 


www.infolinux.web.id 








(APOP MD5 collision attack). 


more News 


Id 


Mutt 1.5.16 was released on June 9, 2007. This release is largely a bug-fix release, but it does contain a couple of small 
new features (next-unread-mailbox, $message_cache clean). 


Mutt 1.5.15 was released on April 6, 2007. This version has several new and long-standing feature patches applied in 


anticipation of a feature freeze toward 1.6. These include built-in SMTP, flowed mail support improvements, xterm title 
updating, charset improvements, GPG PKA support, etc. See the ChangeLog for full details. 


Mutt 1.4.2.3 was released on June 9, 2007. This release fixes CVE-2007-2683 (gecos overflow) and CVE-2007-1558 


Mutt 1.4.2.2 was released on July 14, 2006. This release fixes CVE-2006-3242, a buffer overflow that could be 
triggered by a malicious IMAP server. 





Situs web mutt. 





INFOLINUX = 09/2007 33 


UTAMA 


O | ProZilla.. The download accelerator for Linux - Opera x MO | CMatrix by Chris Allegretta - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 





File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 





(3 New tab | (GIy ip rea enti me | 


AE GA |B httpMprozilla.genesys.ro/ 


PON Mw AA 


... all your files are belong to us... 


(3 New tab | Kalla | 


u - 
MRA [G] Google xl 60 





#include <stdio.h> 





The download accelerator for. 

Linux... ae i 
ProZilla is a download accelerator for Linux which gives you a 200% to 
300% improvement in your file downloading speeds. 2 


Its features: 


e Supports FTP & HTTP including redirection (ProZilla & ProzGUl): 

e Resume Supported (ProZilla & ProzGUI). 

e Complete acceleration: The file will be downloaded as fast as possible 
as your bandwidth allows if not otherwise specified (ProZilla & ProzGUI). 

e Unlike certain other download accelerators available for Linux, this really 
works. 

e The number of connections that prozilla uses can be specified (ProZilla & 
ProzGUI). 

e FTPsearch support now permits fetching Mirror locations and pinging 
them and selecting the fastest server is automatically done (ProZilla & 
ProzGUI). 

e Downloading the same file in parts from several servers at once to 

increase speed (ProzGUl). 





Situs web prozilla. 


ke dalam berbagai distribusi Linux. 

Walaupun berjalan dalam modus teks, 
lynx cukup mampu menampilkan berbagai 
halaman web, termasuk halaman web de- 
ngan tabel dan frame. Untuk berbagai objek 
seperti gambar dan video, lynx tidak dapat 
menampilkan, namun dapat menjalankan 
program eksternal untuk menampilkan ob- 
jek tersebut. 

Untuk membedakan teks dan atribut 
teks, atau objek lain di halaman web, ber- 
bagai warna ditampilkan. Walau demikian, 
Anda bisa menonaktifkan opsi ini di konfi- 
gurasi lynx. Konfigurasi dapat dilakukan 
dari interface utama program ataupun de- 
ngan mengedit file konfigurasi. Lynx sendiri 
sangatlah configurable. 

Untuk halaman yang secure, jangan 
khawatir. Lynx mendukung SSL dan dapat 
melakukannya dengan baik. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah alamat http://lynx.isc.org/. 


Links 


Links adalah salah satu web browser text 
mode yang paling populer. Salah satu yang 
menarik dari links adalah user interfacenya 
yang menarik, dilengkapi dengan menu- 
menu yang mudah digunakan. 

Beberapa fitur: 

@ Mampu menampilkan halaman HTML 
yang kompleks (sebagian HTML 4.0 
dengan tabel dan frame). Berbagai objek 
dibedakan dengan bantuan warna dan 
atribut teks. 

@ Mendukung bookmark 

@ Dukungan multi bahasa dan multi charac- 
ter set 

@ Mendukung background download . 


34 09/2007 E INFOLINUX 


-= Download =- 
-= SVN =- 


-= Info =- 




















int main(int argc, char *argv) 


char *code[] = { 
"nano", // GNU Pico clone 
“HackerKey", // Sig fodder 
“CMatrix", // Console Matrix 
“GNU/Linux", // Linux info. 
“Talker SRC", // Text chat! 
“PG+Patches", // Deprecated 
"resume", // README. mycareer 
NULL 

J; 


char *personal[] = { 
"about asty", // All about me 
"blog", // My weblog 
NULL 








float AmyNChris = 2000+10. 07; 
float BabyMonique = 2003+11.01; 


int links; 
#define EMAIL "chrisa@asty.org" 
} 


Situs web cmatrix. 


@ Mendukung FTP. 
@ mendukung SSL. 


Links 2, salah satu varian links bahkan 
dapat menampilkan gambar dan bekerja 
dengan javascript. 


links 


telah mencapai versi stabil 0.99 dan versi 


Pada saat tulisan ini dibuat, 


pengembangan 1.00pre20. Untuk informasi 
selengkapnya, kunjungilah alamat http://ar- 
tax.karlin.mff.cuni.cz/~mikulas/links/. 


Elinks 


Elinks adalah versi enhanced/extended dari 
links. Sesuai namanya, elinks memiliki sa- 


ngat banyak fitur menarik: 

@ Mendukung authentikasi HTTP dan 
proxy. 

@ Mendukung HTTP persistent cookie. 

@ Mendukung tab modus teks. 

@ Mendukung dengan baik tabel dan 
frame. 

@ Mendukung background download. 

@ Mendukung CSS. 

@ Dapat dikembangkan lebih lanjut de- 
ngan bantuan scripting bahasa Perl, lua 
dan Guile. 

@ Mendukung JavaScript. 

@ Mendukung banyak protokol seperti: 
file lokal, http, https, ftp, fsp, termasuk 
bittorrent dan gopher (keduanya experi- 


mental). 


Pada saat tulisan ini dibuat, elinks telah 
mencapai versi 0.11.3. Browser yang dikem- 
bangkan oleh Petr Baudis ini kini dimain- 
tain oleh Jonas Fonseca. Untuk informasi 
selengkapnya, kunjungilah alamat berikut: 
http://www.elinks.cz. 


“<= > pb BS HZ |@ http-vasty.org/cmatrix/ 





2 |z| |G] Google ~ 60 








What is CMatrix? =-) 


CMatrix is a program I wrote one evening because I didn't want to 
have to run Wind*ws to see the cool scrolling lines from 'The 
Matrix', my fave movie. If you haven't seen this movie and you 
are a fan of computers or sci-fi in general, go see this movie!!! I 
have seen it twice, and I'm pondering seeing it again before it 
comes out on VHS. 


Cmatrix is written in ncurses under Linux, and should compile on 
other OSes with few modifications. I am always interested to 
hear from people who use this program and any modifications 
they make to it! 


CMatrix is distributed via the GNU GPL, please see the COPYING 
file or the GNU Project homepage for more information. 


Options: 
-a: Asynchronous scroll, more like the movie/original screensaver 
-b: Partial bold text mode 
-B: All bold text mode 
-- Farce the linny &TFRM hme ta an 


|4 


W3m 

W3m adalah web browser modus teks yang 
powerful dan datang dengan beberapa fitur 
berikut: 

@ Mendukung frame. 

Mendukung table. 

Mendukung SSL. 


Mendukung warna. 


Sangat configurable. 


Salah satu cara mudah mengonfigur 
w3m adalah dengan menekan o ketika se- 
dang berada di interface w3m. Banyak sekali 
pengaturan yang bisa dilakukan. 

W3m dimaintain oleh Akinori Ito. Pada 
saat tulisan ini dibuat, versi terbaru w3m 
adalah 0.5.1. Kunjungilah website w3m, 
http://w3m.sourceforge.net untuk informasi 
selengkapnya. 


Retawg 
Browser-browser yang telah dibahas sebe- 
lumnya, walaupun berjalan pada modus 
teks, berukuran relatif besar, sekitar bebe- 
rapa MB. Suatu ketika, penulis membutuh- 
kan web browser modus teks, namun yang 
berukuran lebih kecil. Penulis kemudian 
menemukan retawg, web browser dengan 
nama unik, yang berukuran sangat kecil 
(beberapa ratus KB), berjalan sangat cepat, 
mudah digunakan dan dapat dikonfigur. 

Pada saat tulisan ini dibuat, browser 
yang dikembangkan oleh Arne Thomafsen 
ini telah mencapai versi 0.2.6c. Untuk in- 
formasi selengkapnya, kunjungilah http:// 
retawg.sourceforge.net/. 

Menurut pengalaman penulis, retawg 
adalah web browser yang cocok digunakan 
apabila Anda berada pada lingkungan kerja 


www.infolinux.web.id 


dengan resource kecil. Penulis mengguna- 
kan retawg sebagai web browser pada distri- 
busi diskotix 2. 


INTERNET/E-MAIL GLIENT 


Menggunakan text mode atau tidak, ko- 
munikasi harus jalan terus. Untuk bekerja 
dengan e-mail, beberapa pengguna menyu- 
kai web based e-mail sehingga hanya web 
browser yang diperlukan. Walau demikian, 
sebagian pengguna juga menyukai email cli- 
ent, baik untuk POP3 ataupun IMAP, sesuai 
dengan yang disediakan oleh provider. 
Terdapat cukup banyak email client, na- 
mun kita hanya akan membahas dua: elm 


dan mutt. 


Elm 


Nama e-mail client ini sesungguhnya 
merupakan singkatan untuk electronic 
mail.Program ini sudah sangat tua, dan 
diperkirakan dirilis pertama kali pada ta- 
hun 1986. Saat ini, elm di-maintain oleh 
Bill Pemberton. 

Walaupun sudah relatif jarang digu- 
nakan, elm masih cukup populer. Dapatkan 
berbagai informasi seputar elm di http:// 
www.instinct.org/elm/. 


Mutt 


Mutt adalah e-mail client populer yang 

datang dengan slogan “All mail clients suck. 

This one just sucks less”. Berikut ini adalah 

beberapa fitur mutt: 

@ User interface yang mudah digunakan. 

@ Mendukung format e-mail populer se- 
perti mbox dan Maildir. 

@ Mendukung berbagai protokol seperti 
POP3 dan IMAP. 





O | MPlayer - The Movie Player - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


@ Mendukung MIME dan integrasi GPG/ 
PGP dan S/MIME. 

@ Sangat configurable, termasuk keybind- 
ing. 

@ Mendukung message threading. 

@ Mendukung multiple message tag. 

@ Dan masih banyak lagi. 


Sampai saat ini, program yang dimain- 
tain oleh Brendan Cully ini masih sangat 
aktif dikembangkan. Sampai tulisan ini 
dibuat, versi stabil terbaru mutt adalah 
1.4.23 (9 Juni 2007) dan versi pengembang- 
an 135.10: 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah http://www.mutt.org/. 


INTERNET/DOWNLOAD 
MANAGER 


Untuk download manager, program yang 
akan kita bahas adalah prozilla. Prozilla, 
yang menamakan kirinya sebagai download 
accelerator for Linux, mengklaim dirinya 
mampu meningkatkan kecepatan download 
sampai 300%. 
Pada saat tulisan ini dibuat, versi terbaru 
prozilla adalah 2.0.3. 
Berikut ini beberapa fitur prozilla: 
@ Mendukung FTP dan HTTP, termasuk 
redireksi URL. 
@ Mendukung resume. 
@ Mampu memanfaatkan secara maksimal 
bandwidth lokal yang dimiliki. 
@ Stabil dan bekerja dengan baik. 
@ Jumlah koneksi bisa diatur oleh user. 
@ User interface yang mudah digunakan. 


Untuk informasi selengkapnya, kunjungi- 
lah http://prozilla.genesys.ro. 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


UTAMA 


INTERNET/CHAT 


Untuk komunikasi realtime, kita akan mem- 
bahas dua protokol populer: IRC dan Yahoo! 
Messenger. Terdapat beberapa program cli- 
ent text based yang menarik untuk kedua 
protokol tersebut, namun kita hanya akan 
membahas satu client untuk masing-ma- 
sing protokol. BitchX untuk IRC dan zinc 
untuk Yahoo! Messenger. 


BitchX 

BitchX adalah salah satu IRC client text 
mode yang populer. Pada saat tulisan ini 
dibuat, versi terbaru BitchX adalah 1.1. 

User interface program ini diran- 
cang dengan cukup baik. Pengguna akan 
mendapatkan banyak permainan ASCII 
ART pada interface utama, yang umumnya 
menampilkan tulisan bitchx dengan sangat 
menarik. 

Selamapenggunaan, kitaakanmendapat- 
kan banyak penggunaan warna, yang secara 
umum akan sangat memudahkan kita, ter- 
utama pada sesi chat yang sibuk. 

Bitchx umum disertakan di berbagai 
distribusi Linux populer. Untuk informasi 
selengkapnya, kunjungilah http://freshmeat. 


net/projects/bitchx/. 


Zinc 
Namanya cukup umum dan sebagai yahoo! 
Messenger client, zinc barangkali tidak 
terlalu populer. Walau demikian, Zinc ter- 
masuk client Yahoo! Yang cukup stabil dan 
dapat bekerja dengan baik. Beberapa saat 
yang lalu, penulis sempat menggunakan 
Zinc secara cukup intensif. 

User interface program ini sangat mu- 


dah untuk digunakan. Umumnya, user 


x ML MOC- music on console | console audio player for Linux/UNIX - Opera x 








Č) new tab (S | 


qerpr Ser = http://www.mplayerhg,.hu/design7/news.html 





News 


2007-06-05, Tuesday :: stack overflow in stream_cddb.c 


Summary 


languages A 


Solution 


for th 


Situs web mplayer. 


www.infolinux.web.id 


on Tue Jun 5 3:3, 
a for MPlayer 1.0rc 


11 








D vew co — Voc isieon con | 





? [z] [G] Google 











āū- 
xl 60 


onsole audio player for Linux/UNIX 
Latest release 


Stable: 2.4.2 
Development: 2.5.0-alpha2 


Download 


New forum topics 

» MOC in "Debian Package 
of the Day" web page 

« UTF8 and arabic file 
names 

« UTF8 and arabic file 
names 

¢ focus in playlist 

« Malformed Layoutl 


more 


Navigation 


° search 
° recent posts 


User account 


receive news by email 
(optional), talk on forum, and 
post comments. 

13:32 2007 UTC as r23470. Users 

l or update to the 

Z! tear Inacin 


Situs web moc. 


qe > be & £ | hitp:moc.dapernet/ 





XChat scrip 


nitted by daper o 


9 comments 


Contrib page 
ubmitted t laperon Sun, 206 


login or register to post cor 


2.4.2: some 


mitted by dapero 


moc 2.5.0-alpha2 


You can create an account to mitted by daper or 








BY! 2 i! [G] Google 
g 











si MOC - music on console Main page | About | Screenshots | Download | Documentation / FAQ | Forum | Patches | Contrib 


This ad zapped. 


Contrib 


Roman Tworkowski made a script for XChat that show the currently played song. You can 
download it from the contrib page 


06-17 15:54 Contrib La 


There was a need for a place where all stuff contributed by users (scripts, themes) can be 
stored, so here is the new contribution page. 


If you sent me a theme or a script before and it's not there, please send me it again, 
because it could be lost or | have it but with no information about the author. 


bugs fixed 


07-06-10 13:2 Stable release 


MOC 2.4.2 has been released. It fixes some of the bugs from the previous version. This is 
all | can do now as | wrote earlier. The full list of changes is here. 


login or register to post comment 


Development release. 


Here is MOC-2.5.0-alpha2. It comes with 2 new decoder plugins, few new features and 
many bugs fixed. Most of the biggest changes were made by contributors (as you can see 
from the changelog). Unfortunately (for MOC) | have a new job in a new town and even less 
time to work on MOC. This is why the release is delayd and many bugs are not fixed (you 
can see them in the TODO file included with sources). Here is full list of changes: 


INFOLINUX = 09/2007 35 


UTAMA 


memberikan perintah dengan menge- 
tikkan perintah yang terdokumentasi de- 
ngan baik. 

Pada saat tulisan ini dibuat, zinc telah 
mencapai versistabil 1.1.3 dan pengembang- 
an 1.2prel. Dapatkan informasi selengkap- 
nya di http://larvalstage.com/zinc/. 


MULTIMEDIA/IMAGE VIEWER 


Bekerja pada modus teks bukan berarti ti- 
dak bisa menikmati berbagai gambar indah 
favorit Anda. Terdapat beberapa image 
viewer, yang umumnya bekerja dengan 
SVGAlib ataupun frame buffer. Salah satu 
yang akan kita bahas adalah fbi. Bukan FBI 
yang di Amerika tentunya, namun fbi yang 
merupakan image viewer yang bekerja de- 
ngan frame buffer (fb). 

FBI bekerja dengan device frame buf- 
fer sehingga kita bisa mengamati gambar- 
gambar indah tanpa harus masuk ke X. Kita 
bisa pula menampilkan slide show ataupun 
melakukan pengeditan sederhana seperti 
rotasi. Penghapusan gambar bisa pula di- 
lakukan. 

Pada saat tulisan ini dibuat, fbi telah 
mencapai versi terbaru 2.06. Selengkap- 
nya, kunjungilah http://linux.bytesex.org/ 
fbida/. 


MULTIMEDIA/AUDIO PLAYER 


Terdapat cukup banyak audio player text 
mode di Linux. Ada yang bekerja dengan in- 
terface CLI, ada pula yang berbasis ncurses. 
Di tulisan ini, kita akan membahas salah 
satu yang cukup populer, yaitu moc, sebuah 
audio player untuk Linux/UNIX. Sampai 
tulisan ini dibuat, moc telah mencapai versi 
stabil 2.4.2. 





O | thekonst.net :: program information :: motor - Opera 


File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 


È] New tab k thekonst.net :: prog x| 


A E YG, [A httpthekonstnetymotor/ 


Berikut ini adalah beberapa fitur moc: 
Mudah digunakan. 

Tampilan yang intuitif. 

Navigasi file yang sederhana. 


Pengguna tidak harus bekerja dengan 

sistem playlist 

@ User interface utama bisa di-detach dari 
terminal. Sangat berguna apabila Anda 
harus keluar sebentar ke shell. 

@ Dapat memainkan lagu dengan mulus, 
berkat penggunaan thread yang baik. 

@ Mendukung 

audio, 


sangat banyak format 
dengan sistem plugin. Ter- 
Ogg Vorbis, FLAC, 
Musepack (mpc), Speex, WAVE, 
FFmpeg (WMA, RealAudio, AAC, MP4), 
AIFF, AU, SVX, Sphere Nist WAV, 
IRCAM SF, Creative VOC. 


Datang dengan mixer. 


masuk: mp3, 


Mendukung theme warna. 

Pencarian yang mudah dilakukan. 
Output yang beragam: OSS, ALSA atau 
JACK. 


Kunjungilah http://moc.daper.net untuk 
informasi selengkapnya. 


MULTIMEDIA/VIDEO PLAYER 


Menikmati video di modus teks? Atau di 
frame buffer? Kenapa tidak? Gunakan saja 
mplayer, multimedia player yang sudah 
tidak asing lagi di dunia free/open source. 
Seperti kita ketahui bersama, mplayer 
mampu menampilkan video out ke berbagai 
driver, yang mana termasuk fbdev, fbdev2, 
directfb serta aalib. Semuanya memung- 
kinkan kita untuk memutar video tanpa 


harus masuk ke X. Yang unik barangkali 





thekonst.net sections. propaganda :: about :: konstware :: 





writings :: 





Motor is a text mode based programming environment for Linux. It consists of a powerful 
editor with syntax highlight feature, project manager, makefile generator, gcc and gdb 
front-end, etc. Deep CVS integration is also provided. 


With this release of motor you can organize your project files (sources, headers, libraries), 
edit, compile and debug your programs without need to leave the IDE and run any other 
programs, automatically check in/out updated project files from/to your CVS repositories 
and import projects into them. Also it can generate distribution packages of projects. The 
latest version of motor is 3.4.0. 








dengan driver ASCII ART. Awalnya, video 
akan susah dinikmati, namun setelah ter- 
biasa, video bisa terlihat juga. 

Tentu saja, tulisan ini tidak bermak- 
sud untuk mengajak Anda menikmati 
video dengan driver aalib. Konteks pem- 
bahasan adalah menikmati video secara 
baik-baik, apa adanya video tersebut. 
Oleh karena itu, kita akan menggunakan 
frame buffer. 

Jalankanlah mplayer dengan contoh 
perintah berikut ini untuk memaksanya 
menjalankan video di frame buffer: 

mplayer -yo Ebdev <PIlLE VIDEOS 

Pada saat tulisan ini dibuat, mplayer 
telah mencapai versi 1.0rcl. Untuk infor- 
masi selengkapnya, kunjungilah http:// 
www.mplayerhg.hu/ design 7/news.html. 


SYSTEM/FILE MANAGER 


Untuk file manager, pembahasan akan kita 
lakukan pada midnight commander, salah 
satu file manager terbaik yang pernah ada. 
User interface Midnight commander sen- 
diri merupakan clone Norton Commander, 
file manager yang sangat populer di jaman 
DOS, 

User interface terdiri dari dua panel yang 
secara default menampilkan isi dua direkto- 
ri. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kur- 
sor untuk melakukan navigasi file. Operasi 
file seperti kopi, hapus, ganti nama dapat 
dilakukan dengan sangat mudah. Cukup 
menekan shortcut. 

MC dapat melakukan banyak hal yang 
dapat dilakukan oleh file manager modern 
seperti melihat isi arsip, menampilkan 


isi direktori komputer remote dan lain se- 


adalah aalib, di mana video akan diputar | bagainya. 
File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help 
ao Trev PAN Æ 
S2 |x Google |z| 60 qe>rp Seis http://linux.maruhn.com/sec/Vlock.html (2s IG Google lz 60 
resume :: photohunt :: am :: El Š = 
Vlock - Locks one or more virtual consoles 
Distributed under the GNU General Public 
License. 





Enjoy the program? Feel free to 
donate! 


Make sure you have read the 
donations and support policy. 


description) 
Filter list: *|*|*|vlock* 


Section maint.: SecRobot 











« Recent 5 donators 
e GS Entertainment This ad zapped. 

e Clinton Bruce 

e Ahmet Tekin 

e Eric Brooks 

è Kevin Griffin 





vlock.tbz 
2007-06-10 - 20 B - 950+ mirrors 





This ad zapped. 


Motor is the greatest text based developement 
platform i know. Respect. 

— Tobias Erbsland, Switzerland vlock-1.3.tbz 
2007-06-10 - 20 B - 950+ mirrors 
[ post a feedback.. ] 


/ Linux Software Directory / Tool / Console / Viock 


Description: viock either locks the current terminal (which may be any kind of terminal, local or remote), or locks 
the entire virtual console system, completely disabling all console access. vlock gives up these locks 
when either the password of the user who started vlock or the root password is typed. (from rpm 


Timestamp: 2003-09-15 22:03 UTC 
H 


ftp.beastie.tdk.net/pub/FreeBSD/ports/ia64/packages-7-current/Latest/ 


ftp.beastie.tdk.net/pub/FreeBSD/ports/ia64/packages-6.2-release/security/ 

















vlock-1.3-13.src.rpm 
lael- 


A nronram u 


ie Tadi ono oo aj anaia Isl 


Situs web motor. 


36 09/2007 E INFOLINUX 


Situs web vlock. 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 


G Applications Places System @o 78 @ Wil Thu Jul 26, 12:32 PM G Applications Places System @9o 20E ml Wil Thu jul 26, 12:51 PM 





Lynx source distribution directory - Mozilla Firefox Zinc - Yahoo! Console Chat Client - Mozilla Firefox 





File Edit View History Bookmarks Tools Help 


<@ ~~ @ ft [O http://lynx.isc.org/ 


@ Getting Started AN Latest BBC Headlines 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


& X » X @ (x ft O http://larvalstage.com/zinc/ 


@ Getting Started fj) Latest BBC Headlines 














>) (Gi soosid 4J 








ee a 











4 











4 








. . . . a 
Lynx source distribution and potpourri Zinc 
Zinc is an open source Yahoo! console chat client for GNU/Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Mac OS X, and Solaris. Zinc is written in Python and released 
under GPL. Zinc originally started out as a code fork of Curphoo 0.3.7 but it has been completely rewritten since then. 


Lynx is the text web browser. This is the top level page for the Lynx software distribution site hosted by the Internet 
Software Consortium. 

Screenshot (GNU/Linux) 
The current development sources have the latest version of Lynx available (development towards 2.8.7). The main help page Screenshot (Mac OS X 1.3 "Panther") 


for lynx-current is online; the current User Guide is part of the online documentation. News — 
News Archive 

Reguirements 

Known problems with Zinc 1.1.3 











The most recent stable release is lynx2-8-6. The main help page is online, as well as the User Guide. 





Download f 
Change Log f 
Frequently Asked Questions 


e ftp and http mirrors Step by Step Installation Guide | 


e Mailing list archives Sourceforge Project Page 
. 


pgp/gpg signatures | 


Visual Shop Software Micafil Internal Coati New) Parse and Analyze C++ 
Peer vania HTML. 


Other resources include: 

















Heat treating, finishing, coating, Quality Exfoliated Vermiculite Coat inside pipes-pumps-parts-etc. C++ Front End, full name resolution 
Insulation and horticultural grades Anti-corrosive, Anti-wear, etc. Custom analysis and 
www.dupre-vermiculite.co.uk www.sub-one.com transformation 

www. semanticdesigns com 


painting industry software. 
www.ask4csi.com 


News 


Ads by Google 


2007.03.25 - 1.2prel is released. This is an early development release. Please report any problem you experience to zincdev@gmail.com. } 


2007.01.29 - 1.1.3 is released. This release addresses a recent invasion of bots plaguing Yahoo! chat rooms lately. It does not automatically ignore all | 
bots but only the onces that are having a bad impact recently. | 


2006.12.14 - 1.1.2 is released. This release is to once again fix the problem where comments from third party clients not showing up. Big thanks goes to 


Craig Schroeder for submitting the patch. 





Done 


http://larvalstage.com/zinc/img/zinclinux.png 








Situs web lynx 


Sejak pertama penulis menggunakan 
Linux, mc adalah salah satu aplikasi wajib 
yang harus diinstal, apapun distro yang di- 
gunakan. 

Sampai tulisan ini dibuat, mc telah men- 
capai versi 4.6.1. Kunjungilah http://www. 
ibiblio.org/mc/ untuk informasi selengkap- 
nya. 


SYSTEM/SGREEN SAVER/ 
LOCKER 


Untuk kebutuhan screen saver, kita bisa 
mempergunakan program cmatrix, semen- 
tara, untuk screen locker, vlock bisa diper- 


gunakan. 


cmatrix 

Senang dengan film The Matrix? Guna- 
kanlah program cmatrix, yang dapat pula 
berfungsi sebagai screen saver. Pada saat 
tulisan ini dibuat, cmatrix telah mencapai 
versi 1.2a. Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah  http://www.asty.org/cmatrix. 
html. 

Cobalah opsi -b atau -C «warna». 


vlock 

Program vlock dapat digunakan untuk me- 
ngunci sesi (aktif atau semua) konsol Linux. 
Dengan demikian, Anda bisa meninggalkan 
sementara sesi linux Anda dengan tenang. 
Pada saat tulisan dibuat, versi terbaru vlock 
adalah 1.3. Untuk informasi selengkapnya, 
kunjungilah http://linux.maruhn.com/sec/ 
vlock.html. 


DEVELOPMENT/IDE/EDITOR 


Untuk pembahasan development, fokus 


www.infolinux.web.id 





Situs web zinc 


akan kita berikan pada IDE. Terdapat cukup 
banyak IDE, dan kita akan membahas dua 
diantara mereka: motor dan fte. 


Motor 

Motor adalah IDE yang berjalan di modus 

teks dan menyediakan beberapa fasilitas 

berikut: 

@ Code editor yang mudah digunakan. 

@ Front-end untuk compiler, linker, de- 
bugger (gdb). 

@ Akses CVS. 

@ Dan lain sebagainya. 


Saat tulisan ini dibuat, motor telah 
mencapai versi 3.4.0. Kunjungilah http:// 
thekonst.net/motor/ untuk informasi seleng- 
kapnya. 


fte 

FTE adalah text editor untuk programmer, 
yang menawarkan beberapa fitur berikut: 

@ Syntax highlight untuk sangat banyak 
bahasa pemrograman, termasuk dukung- 
an user-defined syntax. 

Parenthesis matching. 

Kemampuan parsing output compiler. 
Tabel ASCII. 

Dan lain sebagainya. 


Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah http://fte.sourceforge.net/. 


Sebagai catatan, bagi Anda yang ter- 
biasa menulis kode di modus teks, code 
editor seperti Vim sepertinya sudah sangat 
mencukupi. Apalagi, Vim merupakan teks 
editor, sekaligus code editor yang memiliki 
segudang fitur (sebagian memang dikhu- 


(aj supriyanto@ws033: ~ @ Guardian Angel - Mozilla Fi... || @ 2/2 - DownThemall! @ Lynx source distribution dire... Mo (m) BI supriyanto@ws033: ~ @ Guardian Angel - Mozilla Fi... || @ 2/2 - DownThemall! @ Zinc - Yahoo! Console Chat... OI fa 


suskan untuk pengembangan program) dan 
cukup sering di-update. 


GAME 


Walaupun berbasis teks, kita tetap bisa 
menikmati berbagai permainan menarik 
dan menantang dari berbagai game modus 
teks di Linux. Di tulisan ini, kita akan mem- 
bahas tentang kumpulan berbagai game 
modus teks yang umumnya dipaketkan 
sebagai bsdgames atau bsd-games oleh ber- 
bagai distribusi Linux. Bsdgames umumnya 
merupakan port sebagian besar game dari 
NetBSD ke Linux. 

Berikut ini adalah berbagai game dalam 
koleksi ini: adventure, arithmetic, atc, back- 
gammon, banner, battlestar, bcd, boggle, 
caesar, canfield, countmail, cribbage, dm, 
factor, fish, fortune, gomoku, hangman, 
hunt, mille, monop, morse, number, phan- 
tasia, pig, pom, ppt, primes, quiz, rain, 
random, robots, sail, snake, tetris, trek, 
wargames, worm, worms,wtf, dan wump. 

Untuk informasi selengkapnya, kun- 
jungilah http://www.advogato.org/proj/bsd- 
games/. 

Apa yang telah kita bahas hanyalah se- 
bagian kecil dari program yang ada di dunia 
free/open source software. Telah kita lihat 
bahwa siapapun Anda—termasuk yang ma- 
sih bekerja di modus teks di dunia GUI yang 
saat ini sudah bisa menari-nari atau tiga di- 
mensi—Anda tetap diterima. Penulis sung- 
guh merasa nyaman, di mana kita tidak se- 
lalu di-drive oleh satu atau dua perusahaan 
tertentu untuk menggunakan software yang 
semakin hari semakin haus resource. Di du- 
nia free/open source, kita bebas. Bagaimana 
menurut Anda? Ô 


INFOLINUX = 09/2007 37 


BISNIS 


Jawa Tengah, bo Open 


Source! 


igrasi ke open source sedang menjadi tren. Jika 


beberapa perusahaan dan warnet bermigrasi dipicu 


adanya sweeping pihak berwajib, tidak demikian 


dengan pemerintah. Jawa Tengah misalnya, telah 


memigrasikan banyak servernya ke Linux dan segara diikuti 


desktop-desktop-nya. 


Para pejabat dan pengelola teknologi infor- 
masi dan komunikasi di lingkungan kantor 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
tampaknya tidak mau ketinggalan dengan 
kantor Kementerian Negara Riset dan 
Teknologi dan beberapa kantor pemerintah 
pusat serta pemda provinsi lain di Indone- 
sia. Mereka ingin memanfaatkan teknologi 
informasi dengan baik tanpa memboroskan 
devisa negara, yaitu dengan bermigrasi dari 
proprietary software ke Linux dan free/open 
source software. 

Untuk mengetahui sejauh mana peng- 
gunaan Linux dan Open Source Software 
di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Tengah 
dan apa saja yang telah dan akan dilakukan, 
akhir Juni lalu kami mewawancarai beber- 
apa pihak terkait, antara lain Kepala Kantor 
Pengelola Data Elektronik (KPDE) Provinsi 
Jawa Tengah AS Widodo Hardiono, SH, ad- 
ministrator network dan sistem di lingkun- 
gan kantor gubernur dan KPDE Sarwandi, 
dan salah satu aktivis Linux dan Open 
Source di Jawa Tengah R. Kresno Aji. 


Jateng On-line dan Open Source 

Seluruh kantor gubernur dan kantor-kantor 
lainnya seperti dinas, badan, dan biro, serta 
kantor-kantor pengelola di tingkat provinsi 
Jateng (Jawa Tengah) yang berada di Sema- 
rang saat ini telah saling terhubung dalam 
jaringan yang dinamakan Jateng On-line. 


Hampir semua server pendukung jaringan 


38 09/2007 E INFOLINUX 


Jateng On-Line menggunakan Linux dan 
aplikasi server berbasis open source, misal- 
nya website utama pemda provinsi Jateng 
www.jawatengah.go.id. Salah satu server 
yang dikhususkan untuk dukungan peman- 
faatan teknologi open source beralamat di 
opensource.jawatengah.go.id. 

Menurut Sarwandi yang juga dibenarkan 
Kresno—panggilan R. Kresno Aji—Jateng 
On-Line menyediakan dukungan teknis dan 
nonteknis kepada seluruh pengguna kom- 
puter di kantor pemerintah daerah provinsi, 
kota dan kabupaten di seluruh Jateng agar 
dapat bermigrasi ke Linux dan open source. 
Server opensource.jawatengah.go.id berisi 
berbagaiinformasi dan aplikasi open source, 


seperti file-file ISO distro Linux, dokumen- 


A ż 
Widodo Hardiono-Kepala KPDE Provinsi Jawa Tengah. 


dokumen petunjuk penggunaan Linux, fo- 
rum diskusi, dan lain-lain. 

Kepala KPDE AS Widodo Hardiono yang 
biasa dipanggil Pak Wid juga menyetujui 
gerakan migrasi ke open source ini dengan 
mengadakan rapat teknis yang dihadiri oleh 
seluruh pengelola data elektronik di tingkat 
provinsi hingga kota dan kabupaten pada 27 
Juni 2007 lalu di Semarang, dengan tema 
“Jateng On-line Siap Fasilitasi Penerapan 
Open Source”. 


Jumlah server dan desktop Linux 
KPDE atau Kantor Pengelola Data Elektronik 
adalah semacam divisi teknologi informasi 
di tingkat daerah provinsi Jateng, yang juga 
mengoordinasi satuan-satuan kerja di tingkat 
provinsi dan seluruh KPDE di tingkat kota 
dan kabupaten dalam wilayah Jateng. Server- 
server di KPDE telah mulai dimigrasikan dari 
sistem operasi dan aplikasi berbasis Microsoft 
Windows ke Linux dan aplikasi berbasis open 
source sejak tahun 2000. 

Menurut Sarwandi, saat ini telah ada tiga 
puluh unit server yang dikelola KPDE berjalan 
di atas sistem operasi Linux, dan lebih dari 150 
unit komputer desktop PC dan laptop yang 
berada dalam koordinasi KPDE telah meng- 
gunakan Linux dan aplikasi open source. Be- 
lum terhitung berapa jumlah komputer yang 
masih menggunakan Windows namun telah 
berisi aplikasi open source, seperti Mozilla, 
Thunderbird, dan OpenOffice.org sebagai 
pengganti MS Office. Sarwandi memperki- 
rakan jumlah pengguna layanan server-server 
Linux KPDE dari seluruh Jateng mencapai 
lebih dari seribu komputer klien. Sedangkan 





www.infolinux.web.id 


BISNIS 





File Edit View History Bookmarks Tools Help 











€ - E -~ @ fit G http://opensource.opencrack.or.id/index.php?optionzcom content | ¥ >) IG- Google I&A) 





£ = sat $ 
opensoureé: jaWatengah.godd: - 
opensource.opencrack.or.id 





Peserta Rapat Teknis Implementasi open source. 


menurut catatan Kresno, jumlah alamat IP 
yang pernah mengakses opensource.jawaten- 
gah.go.id mencapai lebih dari 35.000 sesuai 
dengan statistik di server tersebut. 


Layanan KPDE dan Jateng On-line 
Menurut Kresno, aktivis open source yang 
juga sebagai konsultan KPDE Jateng, web 
server Apache di KPDE digunakan untuk 
pelayanan website dinas-dinas di Kabupaten 
dan Kota se-Jawa Tengah. Selain itu server 
dan jaringan Jateng On-line juga digunakan 
untuk layanan pendidikan bagi masyarakat 
seperti yang tersedia di website (http://open- 
source jawatengah.go.id). Saat ini server-server 
Linux di Jateng On-line juga menyediakan 
website (hosting) gratis untuk seluruh Dinas 
Kabupaten dan Kota, UKM dan koperasi, dan 
instansi-instansi lingkungan dinas pendidi- 
kan di Provinsi Jawa Tengah. 

Server Mail berbasis open source yang 
ada saat ini digunakan untuk melayani ke- 
pentingan dinas di seluruh Jawa Tengah, 
selain itu juga digunakan sebagai sub-do- 
main mail bagi mereka yang menggunakan 
sub domain dan hosting di Jateng On-line. 

Menurut Kresno, Jateng On-line meng- 
gunakan server DNS (Domain Name System) 
open source sebagai sarana dalam melakukan 
pengaturan domain dan situs-situs yang di- 
integrasikan ke server Jateng On-line. Server 
DNS ini meliputi ns1 dan ns2. 

"Jateng ini merupakan satu-satunya 
instansi pemerintah di Indonesia yang me- 
miliki server DNS dan sekaligus melakukan 
pengelolaan atas nama domain-nya sendiri,” 
ungkap Kresno. 

Kresno menambahkan, selain Linux 


digunakan untuk pekerjaan perkantoran 


www.infolinux.web.id 


Menu Utama 
Prakata 

Berita Utama 
Artikel 

Forum Diskusi 


Galeri Foto 
Download 


Pencarian 
Tentang Kami 
Hubungi kami 
Situs Terkait 
Buku Tamu 
Admin 
Kontributor 
Utama 
-admin (219 





Menu Utama » Prakata » Sambutan dari Kami 


m 


Acara Sambutan dari Kami 9 





Ditulis oleh: Web Master 


Lowongan Mar 24, 2007 at 10:08 AM 


- Indonesia 
Jul 31, 2007 at 04:51 PM 














(bone 











Website opensource.jawatengah.go.id. 


ringan, seperti pengolah kata dan spread- 
sheet, untuk bidang internal desktop Linux 
sudah digunakan secara sistematis dalam 
sistem kepegawaian dan penggunaan ang- 
garan di Pemda Provinsi Jateng. 

"Meskipun belum semua desktop pakai 
Linux, server dan aplikasinya telah meng- 
gunakan Linux 10096, ujar Kresno lebih 
lanjut. 

Seperti umumnya aplikasi web berbasis 
Open Source, server-server Jateng On-line 
menggunakan MySOL sebagai server data- 
base dan bahasa pemrograman PHP sebagai 
engine-nya. 


Alasan menggunakan Linux dan 
open source 

Ketika ditanya apa alasan memilih Linux, 
tim KPDE Jateng menjelaskan antara lain 
karena server-server Linux telah terbukti 





Tentang KPDE Provinsi Jawa Tengah 


di seluruh dunia dapat berjalan baik, stabil, 
dan aman. Semua komputer yang terinstal 
Linux di KPDE dan kantor-kantor di ling- 
kungan pemda provinsi juga terbukti aman 
terhadap serangan virus. Tugas sebagai ad- 
ministrator jaringan untuk menghadapi vi- 
rus jadi lebih ringan sehingga dapat menger- 
jakan tugas-tugas yang lebih penting. 
Keandalan, kestabilan, dan keamanan 
terhadap virus ini sangat penting karena 
server-server yang dikelola KPDE itu harus 
mampu melayani kebutuhan operasional 
kerja sehari-hari semua pengguna komputer 
di internal kantor Pemda Provinsi Jateng 
dan pengakses server dari eksternal kantor. 
Berdasarkan pengalaman sukses ini, 
KPDE merencanakan membangun semua 
sistem informasi di lingkungan Provinsi 
Jateng berbasis open source. Ô 
Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 





Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Propinsi Jawa Tengah meru- 
pakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan 
data elektronik atau lebih popular disebut bidang teknologi informasi. 
Sebutan KPDE di beberapa provinsi lain adalah BPDE (Badan Penge- 
lola Data Elektronik) dan KPTI (Kantor Pengelola Teknologi Informasi). 
KPDE Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala yang saat 
ini dijabat AS Widodo Hardiono, SH. KPDE ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah, dengan alamat di Jl. Trilomba Juang 
No. 6 Semarang. 

Sebagai gambaran cakupan kerja KPDE, wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri 
atas 29 kabupaten, 6 kota, 565 kecamatan, 764 kelurahan, dan 7.804 desa. Luas wilayah Jawa 
Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa atau 1,70% dari 
luas Indonesia. Jarak daratan terjauh dari barat ke timur adalah 263 km, dan dari utara ke selatan 
adalah 226 km. Informasi selengkapnya tentang KPDE dan provinsi Jawa Tengah dapat diperoleh 
dari www.jawatengah.go.id. 





INFOLINUX = 09/2007 39 


Menggunakan SystemRescueGi 
dengan GD dan USB Stick 


Pada bagian pertama “Praktik Instan” ini, kita bekerja dengan distro Distro SysRescCd dapat di-download dari www.sysresccd.org. Versi 
Linux SystemRescueCd atau SysRescCd melalui CD-ROM. Jika Anda | 0.3.5 disertakan dalam DVD InfoLINUX edisi regular 07/2007 (sebagai 
belum memiliki CD SysResCd, gunakan pembakar CD k3b atau aplikasi | file ISO) dan CD edisi ekonomis 07/2007 (bootable CD). Versi terbaru 
sejenis di Linux untuk membakar file ISO. Anda juga dapat membakar | saat tulisan ini disusun adalah 0.3.6. 
dengan Nero atau aplikasi sejenis di Windows. 

Pada bagian kedua kita akan memindahkan SysRescCd ke USB stick I. Menggunakan SysRescCd dari CD 
agar bisa booting komputer dengan SysRescCd dari USB. Dengan cara | 1. Booting SysRescCd 
ini, Anda tidak harus memiliki CD karena dapat menggunakan file ISO | Masukkan CD SysRescCd ke drive CD-ROM, lalu atur BIOS komputer 


CD untuk di-mount loop dan di-copy isinya ke USB stick. 


Panduan Gambar 


OEMU 


system 
Rescue-CD 


http://www.sysresccd.org 


Linux kernel-2.6.20 with 
Logical lume Manager 


GParted (graphical partition tool) 

File systems tools ( elser TEES ae 
Disk tools (parted, Cs rtimage, testdisk) 
Ntfs-3g (ntfs 111 read-write support) 

Network tools (samba, nfs, ssh, Iftp) 


X.Org graphical environment with WindowMaker 
tion 

Mozilla Firefo web browser 

Midnight Commander 


Welcome to SystemRescueCd version 0.3.5 
F2,F3,F4 f 
to b 


F1 F2 F3 F4 


allows running arbitrary shell scripts once, at startup. 


Autorun fi are se d from many sources, in that order : 
root, 


to be searched, must be enabled with boot option 
ar source-device : Attempts to use as autorun source 
for f t J 
for f IDE partition 
for = 
for 


: , autorun scripts are searched by name 
will be run unconditionally 
script will be run if allowed by option 
autoruns=1,4,5,9 : allow some sc s to be run at s 
All allowed scripts will be 
script returning a non-O value 


source where autorun scripts are found is used. 


ition of any autorun, the system will wait typing 
You may prevent this if you add option ar_nowait 


40 09/2007 INFOLINUX 






F1 F2 F3 F4 


Just type the image name choosen, then press at boot: prompt 


rescuecd Default, should work (no FrameBuffer) 


FrameBu r 640x480 (minimal screen resolution) 
`r 800x600 
1024x768 
i1810 640x480 
e i1810 800x600 
"rame > 11810 1024x768 
FrameBuf for intelfb 640x480 
: ‘or intelfb 800x600 
ameBuf fe > int 1024x768 
No FrameBuf fer xt= 5 


Run memtest+ (memory 

Run Fre s (run DOS programs from a free 05) 
Run raphical Boot Mana ) 

Run Rani artition Manager 

Run a ar diagnostic tool 

Tool that wipes all data of a computer 

Edit Windows login passwords even on NTFS disks 


Boot from the first hard disk of the computer 
Boot from the ond hard k of the computer 
Boot from the floppy disk of the computer 


ga QEMU 


reeing unused kernel memory: 412k freed 
>> Loading modules 
Scanning for ohci1394...0hci1394 loaded. 
Scanning for sbp2...sbp2 loaded. 
Scanning for dm-mirror...dm-mirror loaded. 
Scanning for raidiO...raidiO loaded. 
Scanning for tg3...tg3 loaded. 
Activating mdev 
Making tmpfs for /newroot 
Attempting to mount media:- /dev/hdc 
Media found on /dev/hdc 
Loading keymaps 


Please select a keymap from the following list by typing in thg 


name or number. You should prefer the name to the number (for 


type 'fr' instead of '16'). Hit Enter for the default ’us’ key 


azerty 2 be 3 bg br-a br-1 
croat Jeez iO de dk 2 dvorak 
16 fr gr hu il 
23 la i> mk nl 
30 ro ru se sg 
slovene 3? trf 38 trg 39 ua d uk 
fr CH 44 speakup 45 cs CZ 


<< Load keymap (Enter for default): 


agar urutan pertama booting dari drive CD-ROM. Tampilan pertama 


F1 F2 F3 F4 


You can add the following boot parameters after the image name : 


ocache Cache the runtime in RAM. This require a computer with of RAM, 
but allows you to unmount and eject the CD in order to mount a new one 
at boot time. You must use doe ject with docache 
with the x J ý ; Na, 
bles the keymap s on u Lo : 2 L ard layouts 
automatically at boot time 
bles support for IBM’ s (Enterprise Volume Management S 
Enables support for . Not safe with evms 
of boot trouble, you may try one or more of these options : 
Pa at startup to wait for devices that slow to initialize 
Th option disables support which may cause booting problems 
Prevents generic auto-detection at boot time. 
t hardware to create xorg.cor not required with XOrg-7 
the vesa driver (in of probl with X driver) 
for malfunctioning IDE devic 
e initial ramdi to 
the initial ramd to 
for and hardware 
Load upport for most controllers and most devices. 
Disables the loading of the (Mouse in the console) 


* Auto-scrambling root password for security ... 
x Starting local ... 


SystemRescue-Cd v0.3.5 tty1/6 


Type net-setup ethO to specify ethernet configuration. 

If you have a corporate ethernet network, you can configure by hand: 
ifconfig ethO 192.168.x.a (your static IP address) 
route add default gu 192.168.x.b (IP address of the gateway) 


To start an ssh server on this system, type /etc/init.d/sshd start. 
You will need to create an user or to change the root password with passud. 


Available console text editors : nano, vim, gemacs, elvis, joe. 
Graphical web browser in the console: links -g wwuw.web-site.org. 


: Never mount anything on /mnt! It would freeze the system. 
Use mkdir /mnt/mydir and mount on /mnt/myudir instead. 


: You can use the graphical environment. Type startx. 
The graphical environment configuration is done automatically. 
X.Org comes with Window-Maker and you can use several graphical tools: 
Partition mana . .gparted 
Web browsers ....firefox-2.0 and dillo 
Text editors:. ..guim and leafpad 


: If you need a full Read-Write NTFS access, use Ntfs-3g. 
Mount the disk: ntfs-3g “deu/hdal “mnt/windous 





www.infolinux.web.id 


GParted Edit View Device Partition Help 


New Delete Resi ale Copy Paste Unda X 


sebelum booting Linux SysRescCd seperti gambar 1. 

Anda dapat membaca petunjuk booting dengan menekan F2, F3, 
atau F4. F2 menunjukkan beberapa pilihan image Linux yang akan di- 
gunakan, antara lain sesuai dengan resolusi layar (misal fb800 untuk 
layar frame buffer 800x600), pilihan menjalankan program khusus 
seperti freedos (sistem operasi DOS yang free), ntpass untuk mengedit 
password login Windows, dan lain-lain seperti terlihat pada gambar 2. 

F3 berisi parameter booting setelah menuliskan image yang ada di 
F2. Misalnya, pilihan “fb800 dodhcp” akan menjalankan Linux dengan 
layar 800x600 dan setting jaringan secara otomatis dengan dhcpcd. 
Pilihan parameter “nofb dostartx” akan membuat SysRescCd langsung 
menjalankan startx dengan window manager WindowMaker. Para- 
meter lain pada bagian bawah halaman F3 berguna jika komputer gagal 
booting, misalnya “nodetect” agar tidak otomatis mendeteksi hardware 
atau “noapic” untuk menonaktifkan APIC yang kadang bermasalah saat 
booting. Lihat gambar 3. F4 untuk memilih parameter Autorun prog- 
ram yang ada CD, harddisk, atau di jaringan (gambar 4). 

Beberapa saat setelah memilih opsi atau parameter dan menekan 
Enter, Anda akan diberi pilihan jenis keyboard. Tekan Enter jika Anda 
menggunakan keyboard standar di Indonesia (us), atau tulis nomor 
yang sesuai dengan jenis keyboard komputer Anda. Lihat gambar 5. 
Gambar 6 menunjukkan prompt root setelah berhasil booting Sys- 
RescCd. Jika Anda ingin bekerja di X Window, jalankan perintah startx, 
sehingga SysRescCd akan menjalankan GUI dengan window manager 
WindowMaker seperti dalam gambar 7. Klik kanan pada layar akan 
menampilkan daftar menu seperti gambar 7. Beberapa aplikasi penting 
berbasis GUI tersedia ikonnya di sebelah kanan layar. 


[m] idevihdb - 


Applications GParted Edit View Device Partition Help 


D & 


New Delete gece Resi = 


GParted 8 [m] 


INSTAN 


2. Mem-back-up tabel partisi 
Untuk jaga-jaga terjadi kerusakan atau perubahan tabel partisi secara 
tidak sengaja, lakukan back-up dengan perintah berikut ini: 

# sfdisk -d /dev/hda > bak-hda 

Untuk mengambilkan tabel partisi tersebut, lebih dahulu back-up 

tabel yang telah berubah, misalnya menjadi bak-1-hda (sfdisk -d /dev/ 
hda > bak-1-hda), setelah itu barulah mengembalikan partisi lama: 

# sfdisk /dev/hda < bak-hda 


3. Mengakses partisi NTFS 
Jika suatu saat Anda ingin memperbaiki data atau sistem Windows 
dengan format partisi NTFS, Anda harus mengakses (mounting) dengan 
ntfs-3g agar memiliki akses read dan write. Misalnya partisi Windows 
ada di /dev/hda1 dan akan dimount ke /mnt/windows, maka perin- 
tahnya seabagai berikut: 

# ntfs-3g /dev/sdal /mnt/windows 


4. Menjalankan antivirus 

Setelah Anda memiliki akses ke harddisk Windows, Anda dapat meng- 
gunakan Clam AntiVirus untuk mendeteksi adanya file yang terkena 
virus dan menghapus atau memindahkannya ke tempat lain agar tidak 
menular ke Windows lainnya. 


# clamscan -r /mnt/windows 


5. Membuat atau mengedit partisi 
Program gparted dapat dijalankan dari menu, atau dengan klik ganda 
icon harddisk, nomor tiga dari atas di sisi kanan gambar 7, sehingga 


fdevihdb - GParted 
GParted Edit View Device Partition Help 


New Delete Resi a, Copy a 7 Apply, 





idevindb (698.14 MiB)| Y 








698.14 MiB 
Set Disklabel on /devihdb 


Set Disklabel on /dev/hdb 


By default GParted creates an msdos disklabel. 
b Advanced 


WARNING: Creating a new disklabel will erase all data on Idevihab! 








D operations pending 


A disklabel is a piece of data stored at a well known place on the 
disk, that indicates where each partition begins and how many 


sectors it occupies. 
You need a disklabel if you want to create partitions on this disk. 


X Cancel | Create | 











Idevihdb - GParted 1 0 oO Idevihdb - 


GParted Edit View Device Partition Help 


Aki 





E vma (698.14 MIB) Y mE: & fe 9 y 
elete esi: Copy Paste | Undo Apply 





GParted 1 1 idevihdb - GParted 


aL ee 


[E] sevnan (698.14 mie) 





New Partition #1 
698.14 MiB 








Hisklabel is a piece of data stored at a well known place on the 
you sure you want to create a msdos H Bi par ae where each partition begins and how many 
disklabel on /dev/hdb? 


This operation will destroy all data on /dev/ihdb! 


3 it oc 
rede dis Habe! el if you want to create partitions on this disk. 


New Partition #1 E ext3 


Are you sure you want to apply the pending operations? 
It is recommended to backup valuable data before proceeding. 





default GParted creates an msdos disklabel. 


Advanced 


9 anew disklabet will erase ail data on idevihdb! 


X Cancel | Create 
D operations pending A] 














www.infolinux.web.id 


Minimum Size: 8 MiB 
Free Space Preceding (MiB): [i E] Create as: Primary Partition 
New Size (MiB): 698 


Free Space Following MiB) fo E] BAE pE 


Round to cylinders 


Maximum Size: 698 MiB 




















D Create Primary Partition #1 (ext3, 698.14 MIB) on /devéndb 














INFOLINUX 09/2007 41 


Panduan Gambar 


INSTAN 


akan muncul tampilan gparted seperti gambar 8. 

Untuk mengedit atau mengubah ukuran partisi yang telah ada da- 
tanya, klik nama partisi dan klik resize. Untuk membuat partisi baru 
dari sisa hard disk atau hard disk kosong, klik new. Sebelum membuat 
partisi, Anda diminta membuat label harddisk sehingga muncul jendela 
kecil seperti di gambar 9. Klik create untuk membuat label. Anda akan 
diberi peringatan untuk membatalkan jika pilihan Anda salah, dengan 
klik cancel. Klik create jika Anda yakin akan membuat label baru, artinya 
data lama yang ada di harddisk itu akan dihapus, seperti gambar 10. 

Anda akan kembali ke tampilan seperti gambar 8. Kembali klik new, 
sehingga muncul gambar 11. Tentukan ukuran partisi (misal 698 MB), 


jenis partisi (misal primary), dan jenis filesystem (misal ext3), lalu klik 


Add. Dua tampilan terakhir sebelum partisi baru dibuat adalah seperti 
gambar 12. Jika Anda benar-benar yakin aman membuat partisi baru, 
klik dua kali Apply secara berurutan pada jendela utama dan jendela 
terakhir. Untuk membatalkan, klik Undo. 


6. Setting jaringan 

Agar SysRescCd dapat mengakses file atau folder jaringan, Anda harus 
setting kartu jaringan dengan perintah net-setup (gambar 13). Cara 
menjalankan net-setup harus dari terminal (dua menu paling atas atau 
icon nomor empat dari atas). 

Pertama, arahkan kursor ke kartu ethernet atau wireless, dalam con- 
toh ini RTL 8029, lalu pilih OK. Anda akan diminta memastikan jenis 
kartu jaringan dan alamat MAC (gambar 14), terutama jika ada lebih 
dari satu kartu ethernet di komputer Anda. Jawab Yes. 

Arahkan ke nomor 2 untuk kartu ethernet (My network is wired) 


dan OK atau enter. Langkah berikutnya, Anda dapat memilih setting 
otomatis jika di jaringan terdapat server dhcp yang memberi alamat IP 
secara dinamis, atau manual jika Anda ingin menentukan alamat IP se- 
cara statis (gambar 15). 

Pada praktik ini penulis menunjukkan setting jaringan ethernet se- 
cara manual, dengan memberi alamat IP 192.168.1.250 (gambar 16), 
broadcast 192.168.1.255 (gambar 17), netmask 255.255.255.0 (gam- 
bar 18), gateway 192.168.1.1 (gambar 19), name server 192.168.1.1 
(gambar 20), dan search domain (boleh dikosongkan) infolinux.web. 
id. Hasil settingjaringan ini dapat dilihat dengan menjalankan perintah 
ifconfig, route -n, dan cat /etc/resolv.conf seperti pada gambar 21. 


Il. Menginstal SysRescCd ke USB stick 


Agar Anda dapat menginstal SysRescCd ke USB stick, Anda harus me- 
miliki USB stick dengan ukuran minimal 256 MB. 


1. Mendapatkan nama device USB stick 

Langkah pertama untuk mengenali nama device adalah dengan mema- 
sang USB stick ke colokan di komputer. Cara paling mudah melihat daf- 
tar harddisk atau USB stick yang sedang terpasang di komputer Linux 
adalah dengan melihat isi file /proc/partitions. Perintah paling umum 
digunakan adalah “cat /proc/partitions” (gambar 22). 


2. Membuat sistem file di USB stick 

Kadang ada USB stick yang tidak memiliki nomor partisi, misalnya 
hanya ada /dev/sda atau /dev/sdb saja tanpa nomor. Itu artinya ada 
masalah di MBR (Master Boot Record). Anda perlu menghapus MBR 





TCP/IP setup 





Please select the interface that you wish to configure from 
the list below: 


bondO  00:00:00:00:00:00 
dumrmyO 26:ad:42:3c:39:52 
Ere Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS 


<Cancel> 


IP address 
Please enter an IP address for eth0: 


[192.168.1.0 


42 09/2007 INFOLINUX 


Interface details 
Details for network interface eth0 are shown below, 


Interface name: ethd 

Device: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS) 
MAC address: 52:54:00:12:34:56 

Driver: ne2k-pci 

Bus type: pci 


Is this the interface that you wish to configure? 


< Yes > < No > 


Broadcast address 
Please enter a Broadcast address for eth0: 


[192.1681 2551 


You can use DHCP to automatically configure a network 
interface or you can specify an IP and related settings 
manually, Choose one option: 


1 Use DHCP to auto-detect my network settings 
i Erect Puan ee nara 


Network mask 
Please enter a Network Mask for eth0: 


955 ,255 .255 . Off 





www. infolinux.web.id 


USB stick dan menginstal kembali MBR itu agar tidak timbul masalah 
di kemudian hari. 

Berikut ini perintah untuk menghapus MBR (artinya isi USB stick 
Anda akan dihapus). Jika dd tidak boleh dijalankan oleh user biasa, 
Anda harus menjalankan dd sebagai root, baik dengan perintah sudo 
atau lebih dahulu menjalankan su. 

5 Sü 
Password: 
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb 

Langkah selanjutnya adalah menginstal MBR (paket bernama mbr 
harus sudah terinstal di Linux Anda): 

# install-mbr /dev/sdb 

Jika perintah ini menunjukkan kesalahan (gambar 23), tambahkan 

opsi --force (dua dash diikuti force tanpa spasi): 
# install-mbr --force /dev/sdb 

Gunakan program pembuat partisi di Linux Anda. Berikut ini con- 
toh membuat partisi dengan perintah “fdisk /dev/sdb” (gambar 24). 
Jika Anda ingin program berbasis GUI atau ingin mengubah ukuran 
partisi yang sudah ada datanya, gunakan gparted (seperti gambar 8). 

Langkah terakhir untuk membuat sistem file adalah memformat 
USB stick dengan sistem file vfat (Windows). 

# mkfs -t vfat /dev/sdbl 
mere vrtat 2,11 (12 mar 2005) 


3. Copy file dari CD ke USB stick 


Pertama, mount partisi USB stick yang telah diformat (misalnya ke / 
media/usb1): 


PRAKTIK INSTAN 


# mkdir /media/usbl 
# mount -t vfat /dev/sdbl /media/usbl 
Kedua, masukkan CD SystemRescueCd atau mount loop file ISO 
SystemRescueCd seperti berikut ini: 
# mount -o loop systemrescuecd-x86-0.3.5.iso /media/cdrom 
Ketiga, copy semua file yang dibutuhkan untuk SystemRescueCd 
dari CD atau titik mount loop file ISO ke USB stick (semua file di- 
copy ke direktori paling atas USB stick, tidak ada sub direktori di USB 
stick): 
# cp /media/cdrom/syslinux/syslinux.cfg /media/usb1 


cp /media/cdrom/sysrcd.dat /media/usb1 


# 
# cp /media/cdrom/isolinux/“ /media/usbl 
# 


cp /media/cdrom/bootdisk/* /media/usbl 


4, Membuat USB stick dapat di-boot 
USB stick dapat diboot (bootable) dengan memberi perintah syslinux. 
Program syslinux juga tersedia di CD SystemRescueCd. Copy file sys- 
linux-3.36.zip ke sebuah direktori, lalu ekstrak dan jalankan perintah 
syslinux seperti contoh berikut ini: 
# mkdir /usr/syslinux 
# cp /media/cdrom/syslinux/syslinux-3.36.zip /usr/syslinux 
cd /usr/seyslimwz 
+ Unzip syslinux-3 3621p 
+ /unix/syslinux /dev/sdbil 
USB stick Anda siap digunakan untuk booting SystemRescueCd dari 
usB.& 
Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 


m] Terminal 


Gateway 
Please enter a Gateway for ethO (hit enter for 


none:) 


(192.108.1.11 


Memberi alamat gateway. 


rus@ainfolinux. web,id: ~ 


File Edit View Terminal Tabs Help 
rus@infolinux:~$ cat /proc/partitions 


major minor #blocks 


© 39070080 
1 7494291 
2 2771212 
3 1 
4 3735112 
5 1020096 
6 6273351 
7 8185086 
8 4964053 
4040347 
10 586310 
16 256000 
17 195524 
18 60228 
rus@infolinux :~$ | 


œo œ %0 W W no oO W V V V OHO OO oO 


name 


sda 
sdal 
sda2 
sda3 
sda4 
sda5 
sda6 
sda7 
sda8 
sda9 
sda10 
sdb 
sdb1 
sdb2 


Perintah untuk melihat daftar partisi. 


DNS server 


Please enter a name server to use (hit enter 


for none: ) 


|192.168.1.10 


Memberi alamat server DNS. 


File Edit View Terminal Tabs 
rus@infolinux:/$ su 
Password: 


root@infolinux, web. id: / 


Help 


root@infolinux:/# install-mbr /dev/sdb 
install-mbr:/dev/sdb: No boot signature found. 


root@infolinux :/# 


root@infolinux:/# install-mbr --force /dev/sdb 


rootdinfolinux :/# J 


Perintah install-mbr. 


Use --force to override. 


ype "ifconfig" to make sure the interface was configured correctly, 
root@sysresccd froot 2 ifconfig 
Link encap:Ethernet Hlladdr 52:54:00:12:34:56 
inet addr:192,168,1,1 Bcast:192,168,1,255 Mask:255,255,255,0 
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
FX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier :0 
collisions:0 txqueuelen:1000 
RX bytes:0 (0.0 b) TX butes:1500 (1.4 Kb) 
Interrupt:11 Base address :0xc100 


Link encap:Local Loopback 

inet addr:127.0,0,1 Mask:255,0,0,0 

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:l 

RX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
collisions:0 txqueuelen:0 

RX bytes:450 (450,0 b) TX butes:450 (450,0 b) 


root@sysresccd froot 2 route -n 
ernel IP routing table 
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 
0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ethd 
0,0,0,0 253.0,0,0 0 0 lo 
192,168,1,1 0.0,0,0 UG 0 0 ethd 


Tampilan perintah untuk melihat hasil setting jaringan. 


root@ainfolinux. web.id: / 
File Edit View Terminal Tabs Help 
root@infolinux:/# fdisk /dev/sdb 


Command (m for help): p 


Disk /dev/sdb: 262 MB, 262144000 bytes 
9 heads, 56 sectors/track, 1015 cylinders 
Units = cylinders of 504 * 512 = 258048 bytes 


Device Boot Start End Blocks Id System 


Command (m for help): n 
Command action 

e extended 

p primary partition (1-4) 


p 
Partition number (1-4): 1 

First cylinder (1-1015, default 1): 

Using default value 1 

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1015, default 1015): 
Using default value 1015 


Command (m for help): p 

Disk /dev/sdb: 262 MB, 262144000 bytes 

9 heads, 56 sectors/track, 1015 cylinders 
Units = cylinders of 504 * 512 = 258048 bytes 


Device Boot Start End Blocks Id System 
/dev/sdb1 1 1015 255752 83 Linux 


M-----4 1— £-— et ee 


Membuat partisi baru dengan perintah fdisk. 














SOLUSI 





da kalanya sifat pelupa 






pada diri manusia dapat 
muncul pada suatu 
waktu. Bagaimana jika 
hal ini terjadi pada saat ingin 
login sebagai user root di user 
MySOL Anda? Tidak perlu 


panik. Dengan melakukan 
sedikit usaha, kita dapat 


me-reset password root yang 
terdapat di MySOL. 


Suatu saat, mungkin Anda ingin masuk se- 
bagai user root di MySOL untuk kepenting- 
an menambah user atau mengubah hak 
privilages seorang user. Namun saat itu, 
Anda sedang berada dalam kondisi benar- 
benar lupa password user root MySOL, dan 
sama sekali tidak memiliki catatan password 
yang berisikan user root MySOL. Jika Anda 
mengalami kondisi demikian, tidak perlu 
merasa panik. Lakukan sejumlah langkah 
berikut, untuk mereset kembali password 
root yang terdapat di MySOL server Anda. 


Reset MySOL root password 

1. Login sebagai root di komputer yang 
menjalankan MySOL Server. Anda dapat 
login via SSH, jika komputer yang men- 
jalankan MySOL Server terdapat pada 
komputer lain. 

2. Stop service MySOL server dengan 
menghentikan service MySOL, atau de- 
ngan menggunakan perintah kill. Untuk 
menghentikan via service MySOL, Anda 
cukup menjalankan perintah berikut: 

= /ebe/anit d/nyogld sop 
Jika Anda ingin menghentikan service 
MySQL dengan menggunakan perintah 
kill, Anda dapat menggunakan perintah 
berikut: 


44 09/2007 M INFOLINUX 


Reset MySQL Root Password 


root@wso034;~ 


File Edit View Terminal Tabs Help 


[root@ws034 ~]# mysql -u root -p 


Enter password: 


ERROR 1045 (28000): Access denied for user 


st' (using password: YES) 


[root@ws034 ~]# mysql -u root -p 


Enter password: J 





Dengan menjalankan sejumlah langkah, Anda dapat me-reset kembali MySOL root password. 


# ps ax | grep mysql 

3565 occ, es 0:00 /bin/sa usr, 

bin/mysqld safe .... 

3601 peg 1 Sl 0:00 /usr/ 

libexec/mysqld .... 
Dari hasil output perintah di atas, dapat 
terlihat kalau service MySQL berjalan 
pada pid 3565 dan 3601. Jalankan perin- 
tah berikut untuk menghentikan proses 
service MySQL: 

# kill -9 3565 3601 

3. Setelah semua proses MySQL dihen- 
tikan dan tidak ada lagi yang berjalan, 
Anda dapat menjalankan kembali ser- 
vice MySQL tanpa memeriksa permis- 
sion user dengan menggunakan perin- 
tah berikut: 

# /usr/bin/mysgld safe -skip- 

grant-tables 
Catatan: Pada Fedora Core 6 yang di- 
gunakan untuk pembuatan artikel ini, 
perintah untuk menjalankan daemon 
MySOL 5.0.22 adalah mysgld safe. Pe- 
rintah ini dapat saja berbeda pada distro 
atau versi MySOL yang lain. 

4. Buka sebuah Terminal baru, dan lakukan 
koneksi ke MySOL Server via MySOL cli- 
ent ke database bernama mysgl, dengan 
menggunakan perintah berikut: 

# /usr/bin/mysql mysql 
Setelah berhasil masuk ke prompt 
MySQL, jalankan perintah berikut ini 


untuk mengganti password user root 
yang terdapat di MySQL Server. 
UPDATE user SET Password=P 
ASSWORD(‘supri123’) WHERE 
Host='localhost’ AND User=’ root’; 
Lakukan perintah berikut untuk melaku- 
kan perubahan PRIVILEGES. 
FLUSH PRIVILEGES; 
Keluar dari prompt MySQL dengan 
menjalankan perintah berikut: 
Sais, 

5. Matikan proses mysqld_safe yang telah 
dilakukan pada Terminal sebelumnya 
dengan menekan tombol Ctrl+z. Kemu- 
dian jalankan kembali service MySQL 
Server dengan menjalankan perintah 
berikut: 

 /ete/anitd/myegld start 

6. Test dari MySQL client untuk masuk ke 
login prompt MySQL dengan menggu- 
nakan user root dan password user root 
MySQL yang baru: 

+ Mysql -u Toor =P 


Jika pada langkah terakhir Anda sukses 
masuk kembali ke prompt MySQL dengan 
menggunakan user root dan password 
root MySQL yang baru, berarti Anda telah 
berhasil melakukan reset MySQL root 
password. Nah, sekarang Anda tidak perlu 
merasa panik lagi. 4 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


'root'@' localho 


x 





Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 

BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

BULUX 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 


Maling (MAlang LINux user Group) 


Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://kpli-tangerang.net 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 





KOMUNITAS 


APLI Kediri Bersinergi dengan AWALI 


PLI Kediri dan AWALI (Asosiasi Warnet Linux/ 

OpenSource) menyelenggarakan seminar Linux 

di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, 
28 Juli 2007. Seminar dihadiri sekitar 250 peserta 
dari berbagai kalangan, seperti komunitas Linux, 
instansi pemerintah, BUMN, siswa/mahasiswa, dan 
masyarakat umum, yang datang dari berbagai kota, 
yaitu Kediri, Nganjuk, Madiun, Jombang, Pare, Tu- 
lungagung, dan Blitar. 

"Seminar Linux Desktop ini dilatarbelakangi 
maraknya sweeping software bajakan. Aktivis KPLI 
Kediri terpanggil untuk mensosialisasikan Linux 
yang andal dan murah, selain untuk lebih mengenal- 
kan KPLI Kediri kepada masyarakat,” ungkap Ketua 
KPLI Kediri Hartono Wibowo. 

Saat ini peran KPLI Kediri adalah menghasilkan 
produk-produk layanan open source dan teknologi 
informasi pada masyarakat. Hasil usaha tersebut se- 
lanjutnya digunakan untuk mengadakan penelitian 
sehingga terjadi sinergi terus menerus antara KPLI 
Kediri dengan masyarakat. 

Untuk memberikan layanan yang profesional, 


KPLI Kediri saat ini memiliki unit bisnis untuk men- 


jalankan peran nyata-nya pada masyarakat. Para mi- 
tra KPLI Kediri juga ikut hadir meramaikan seminar, 
yaitu CV Media Angkasa, Adi Wahana Komputer 
dan Pendidikan, Asosiasi Pengusaha Komputer 
Kediri, Radar Kediri, PT Pos Indonesia Kediri, Jossh 
FM Kediri, PT Armada Motor, dan TV lokal KSTV, 
MGMP-TI atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran- 
TI, dan lain-lain. 

Ketua AWALI, Anjar Hardiena, juga hadir seba- 
gai pembicara, selain Jefri Priambodo, ketua AWALI 
Jatim Martinus, dan Andri Wiratmono dari KPLI 
Kediri. Ketua AWALI sekaligus meresmikan 9Rus 


Foto seminar KPLI Kediri dan Awali Jatim. 


KPLI Bogor Ngoprek Linux 


abtu 28 Juli lalu, KPLI Bogor kembali mengadakan 

kegiatan yang dikenal dengan istilah “Ngoprek 

Linux” di Ruang Perpustakaan PILI (Pusat Infor- 
masi Lingkungan Indonesia), Cimahpar, Bogor. Ngo- 
prek Linux ini yang kelima sejak pengaktifan kembali 
KPLI Bogor pada Februari 2007. 

Topik utama Ngoprek Linux yang lalu adalah LAMP 
(Linux Apache MySOL dan PHP) yang disajikan oleh 
Ifnu Bima-Ketua NetBeans Users Group Indonesia. 
Dalam presentasinya, Ifnu menunjukkan cara instalasi 
paket XAMPP di Ubuntu dan beberapa konfigurasinya. 
Ifnu juga mengenalkan dasar-dasar pemograman PHP 
dan administrasi MySOL. 

Kegiatan dilanjutkan diskusi antara peserta ten- 
tang penggunaan Linux dan permasalahannya. Peserta 
dapat berbagi pengalaman menggunakan Linux dan 
menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. 
Beberapa topik hangat adalah konfigurasi DNS pada 
openSUSE, resolusi layar proyektor LCD pada laptop 
Ubuntu, server printer, dan eye candy di Linux. 

Acara yang berlangsung dengan suasana santai dan 
bersahabat ini diikuti sekitar 30 peserta yang berasal 
dari kalangan mahasiswa, karyawan dan wiraswasta. 


www.infolinux.web.id 


Ketua KPLI Bogor Utian Ayuba memimpin diskusi 
rencana pelaksanaan kegiatan KPLI Bogor lainnya, ter- 
masuk Linux Goes to Schools yang akan dilaksanakan 
dalam waktu dekat di beberapa sekolah. “Ada empat 
topik utama Ngoprek Linux di bulan-bulan berikut- 
nya. Kami akan melaksanakan kegiatan ini di beberapa 
tempat berbeda dengan suasana yang menyenangkan. 
Semoga kegiatan ini dapat menjadi salah satu sarana 
untuk belajar dan mengenal lebih dalam kekuatan 
Linux,” kata Utian. Ô Rus 


i 

1 

GAN se 
PENA 


Foto suasana santai, tapi serius di KPLI Bogor. 





INFOLINUX " 09/2007 45 


TUTORIAL LINUX 


erdapat banyak sekali distribusi Linux yang ada di dunia ini. Setiap harinya, distro 


baru bahkan bisa lahir. Tidak semua distribusi Linux tersebut menuruti standar. 


Lantas, kalau kita ingin mendeteksi distribusi Linux yang digunakan, apa saja yang bisa 


dilakukan? 


Mendeteksi distro memang pekerjaan mudah, 
namun sekaligus susah. Mudah karena kita 
umumnya, kita hanya perlu membaca sebuah 
file. Susah karena, terkadang kita tidak tahu 
file apa yang harus dibaca. Ini serius. 

Padahal, terkadang, kita perlu mengetahui 
distro apa yang digunakan. Sebagai contoh, 
ketika kita menerapkan suatu solusi pada ling- 
kungan multidistro. Sementara, solusi yang 
kita deploy sangatlah dekat dengan sistem/ 
distro. Maka, mengetahui distro apa yang di- 
gunakan, versi berapa distro tersebut menjadi 
penting. Salah mengenali bisa mengakibatkan 
kita menerapkan solusi yang kurang tepat. 

Urusan mendeteksi di Linux sebenarnya 
relatif mudah dibandingkan dengan sistem 
operasi lain. Untuk segala sesuatu yang ber- 
hubungan dengan kernel misalnya, file-file 
/proc file system sudah banyak membantu 
kita. 

Sayangnya, nama distro yang digunakan 
tidaklah menjadi bagian dari internal kernel. 
Kita tidak bisa mengetahui distro apa yang 
digunakan hanya dengan membaca salah satu 
file di /proc misalnya. Kalaupun ada distro 
yang menempatkan namanya di kernel, itu 
pun tidak lazim diikuti distribusi lainnya. 

Untungnya, developer distro umumnya 
menuliskan nama distro, sekaligus versi dis- 
tro, pada salah satu file di /etc/. Hanya, say- 
angnya, nama file yang digunakan berbeda- 
beda. 

@ openSUSE 10.2: file /etc/SuSE-release. 
@ Debian GNU/Linux 4.0: file /etc/debian 


version. 


46 09/2007 E INFOLINUX 


@ Slackware Linux 11.0: file /etc/slackware- 
version. 
@ Fedora: file /etc/fedora-release. 


Inilah yang dimaksudkan sebagai mudah 
tapi susah pada awal tulisan. Apabila kita tahu 
file apa yang harus dibaca, maka kita langsung 
mendapatkan distro apa yang digunakan. 
Namun, dengan penggunaan file yang ber- 
beda-beda oleh setiap distro, maka kita harus 
memeriksa lebih jauh. 

Di tulisan ini, kita akan membangun se- 
buah shell script yang akan memeriksa distro 
apa yang digunakan. Shell script ini bisa di-em- 
bed ke dalam solusi Anda, terutama yang ber- 
hubungan dekat dengan sistem atau distro. 

Berikut ini source code distro detect.sh: 

#!/bin/sh 


#(c) Noprianto, 2007. GPL. 


#check 1: detect using known file in 
/etc 

SIG FILE-/etc/slackware-version 
/etc/SuSE-release /etc/debian_ 
version 

DISTRO FILE=/dev/null 

UNSUPPORTED=0 

DISTRO=unknown 

VERS TON=unknown 


for £ in $SIG FILE 
do 

cl ee en SE] 

enem 


DISTRO FILE-SE 
break 
fi 


done 


Case. DISIRO E E 
/etc/slackware-version) 
DISTRO="cat SDISTRO FILE| 
cut =d! NE 
VERSION- “cat SDISTRO FILE | 
cut ad! * F2 
/etc/SuSE-release) 
DISTRO="cat SDISTRO FILE | 
head -n1 | cut -d' ` -f1` 
VERSION-“cat SDISTRO FILE | 
head -n1 | cut -d' ` -f2” 
/etc/debian version) 
DISTRO-debian 
VERSION- cat SDISTRO FILE 
*) #check 2: unknown 
distribution, check *-release 
UNSUPPORTED=1 
RELEASE FILE- 1s -1 /etc/ 
“release 2»/dev/null" 
for f in SRELEASE FILE 
do 
if | SE ls /etc/ 
lsb-release | 
then 
DISTRO 
BASE 
break 


www.infolinux.web.id 


tl 
done 
VE) | =2 ŞDIGTRO FILE | 
then 
DISTRO= head -n1 
SDISTRO FILE” 
fi 


esac 


if | SUNSUPPORTED -eq 0 | 
then 
echo You are using SDISTRO 
version SVERSION 
ere 0 
elle 
echo You are using unsupported 
distro 
nln OL eae, SSID) IESHINLG) 
then 
echo Distro: 1ntormeat ion: 
DLS tR© 
fi 
exit í 
fi 
Berikanlah hak akses executable dengan 
perintah berikut ini: 
> chmod +x distro detect sh 
Contoh output di Slackware 11: 
$ ./distro detect.sh 
You are using Slackware version 
dO 
Contoh output di OpenSUSE 10.2: 
$ ./distro detect.sh 
You are using openSUSE version 10.2 
Contoh output di Debian GNU/Linux 4.0: 
$ ./distro detect.sh 
You are using debian version 4.0 
Contoh simulasi distro yang tidak didu- 
kung, namun memiliki file /etc/system-re- 
lease (isi file: system version 100): 
$ ./distro detect.sh 
You are using unsupported distro 
Distro information: System version 
100 
Contoh simulasi distro yang tidak didu- 
kung, namun file /etc/*release juga tidak 
ditemukan: 
$ ./distro detect.sh 


You are using unsupported distro 


Penjelasan source code: 

@ Pertama-tama, kita deretkan file penan- 
da unik setiap distribusi di dalam varia- 
bel SIG FILE, dipisahkan spasi setiap 


www.infolinux.web.id 


file. Setiap file di sini mewakili setiap 

distribusi yang dikenal. 

SIG FILE-/etc/slackware-version 
/etc/SuSE-release /etc/debian_ 
version 

Untuk setiap file di $SIG FILE, kita akan 

memeriksa keberadaannya. Apabila dite- 

mukan, maka kita assign nama file terse- 
but ke variabel $DISTRO FILE. Perulang- 
an langsung dihentikan. 

Untuk $DISTRO FILE yang ditemukan, 

kita secara khusus mendapatkan nama 

distro dan versi distro, sesuai dengan in- 
formasi yang kita ketahui sebelumnya. 

Misalnya: 

@ Slackware 11 menggunakan file /etc/ 
slackware-version, dan nama distro 
serta versi distro ditulis dalam satu 
baris dipisahkan spasi. 

@ Debian 4.0 menggunakan file /etc/ 
debian version. Nama distro sudah 
pasti Debian dan untuk versi distro, 
kita tinggal baca file /etc/debian_ver- 
sion tersebut. 

@ Demikian seterusnya. 

@ Khusus untuk yang tidak dikenali: 

@ Kita dapatkan file-file /etc/*release. 
@ Apabila file bukan /etc/Isb-release 


(yang berikan informasi Linux 


TUTORIAL LINUX 


Standard Base), maka file pertama 
yang didapatkan, diasumsikan file 
yang menyimpan informasi dis- 
tro. Ini bukanlah cara yang aku- 
rat, namun di beberapa sistem 
dapat berfungsi. 

@ Apabila file informasi distro dite- 
mukan, kita membaca baris perta- 
ma isi file tersebut dan mengang- 
gapnya sebagai informasi distro 
yang digunakan. 

@ Terakhir, kita menampilkan informasi 
distro yang berhasil didapatkan. Khusus 
untuk distro yang tidak dikenal, apabila 
pembacaan file /etc/*release membuah- 
kan isi tertentu, barulah kita tampilkan 


informasinya. 


Cara pendeteksian ini masih sangat jauh 
dari akurat, terutama pada distro yang ti- 
dak dikenal. Walau demikian, kita selalu 
bisa mengembangkan lebih lanjut sampai 
seakurat mungkin. Misalnya, pada distro 
yang tidak dikenal, selain memeriksa file 
/etc/*release, kita juga bisa memeriksa / 
etc/” version atau /etc/*-version. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. Se- 
lamat mencoba! 9 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


Linux merupakan trademark dari Linus Torvalds. Linux di sini merupakan pemendekan dari GNU/Linux. 





INFOLINUX = 09/2007 47 


TUTORIAL POF 


ering atau selalu mengirimkan copy dokumen dalam format PDF? Selalu menggunakan 


menu File -> Export as PDF? Kerepotan ketika dokumen diubah dan mengirimkan 


bukan versi terbaru? Gunakan macro untuk mengotomatisasi agar sebuah copy format 


PDF selalu dibuat ketika dokumen disimpan. 


Beberapa perusahaan menerapkan kebi- 
jakan untuk selalu mengirimkan file dalam 
format PDF dan bukannya tetap dalam 
format OpenDocument OpenOffice.org. 
Otomatis, Anda pun akan selalu membuat 
sebuah versi PDF dari dokumen yang akan 
dikirimkan. Hal ini tidaklah masalah karena 
OpenOffice.org dapat mengekspor ke for- 
mat PDF dengan sangat mudah dan baik. 

Masalahnya akan muncul kalau Anda 
termasuk orang yang ceroboh dan mudah 
lupa. Apalagi kalau dokumen sering dibuka 
berulang kali dan rentan terhadap perubah- 
an. Ketika Anda lupa untuk mengekspor ke 
format PDF ketika terakhir menyimpan do- 
kumen, maka Anda berpotensi mengirim- 
kan dokumen versi lama. Hal ini tentu saja 
bisa menjadi masalah. 

Setahu penulis, saat ini belum ada se- 
buah fasilitas builtin OpenOffice.org yang 
akan secara otomatis mengekspor ke format 
PDF ketika Anda menyimpan dokumen. 
Untungnya, OpenOffice.org mendukung 
macro, yang dapat digunakan untuk mem- 
bangun solusi yang belum disediakan. 

Di dalam tulisan ini, kita akan mem- 
bangun sebuah macro sederhana yang akan 
selalu menyimpan sebuah kopi PDF dengan 
nama yang sama dengan nama dokumen se- 
tiap kali Anda menyimpan. Kopi PDF terse- 
but akan disimpan tepat setelah dokumen 
asli selesai disimpan. 

Semua contoh di tulisan ini dibangun di 
atas sistem Slackware 11 dan OpenOffice. 
org 2.2.0, namun seharusnya dapat diterap- 


48 09/2007 W INFOLINUX 


kan pada distro lain ataupun OpenOffice. 
org versi lain. Bahkan, solusi ini seharusnya 
juga dapat diterapkan pada OpenOffice.org 
di atas sistem operasi Windows. 

Sebelum memasuki macro yang dimaksud, 
kita akan membahas beberapa hal penting 
terlebih dahulu: macro sederhana, keamanan, 
lokasi penyimpanan macro dan event. 


Macro sederhana 1 

Di macro sederhana yang pertama, kita 

akan menampilkan sebuah pesan. Tujuan 

dari macro sederhana 1 ini adalah memba- 
has cara membuat macro, mengedit macro, 
menjalankan macro, dan contoh output de- 
ngan message box. 

Berikut ini adalah langkah-langkah un- 

tuk membangun macro sederhana 1: 

@ Bukalah dokumen baru OpenOffice.org 
Writer dan simpanlah sebagai macrol. 
odt. Isi dokumen tidak penting. 

@ Akseslah menu Tools -> Macros -> Orga- 
nize Macros -> OpenOffice.org Basic... 

@ Sebuah dialog OpenOffice.org Basic Mac- 
ros akan ditampilkan. Pada panel kiri, di 
bagian Macro from, pilihlah macrol.odt 
-> Standard. 

@ Kliklah tombol New. Sebuah dialog New 
Module akan ditampilkan. Berikan nama 
Module1 dan kliklah tombol OK. 

@ Code editor akan ditampilkan, di mana 
kita akan diberikan kerangka fungsi Main. 

Sub Main 


End Sub 


@ Isikanlah kode berikut ini di antara Sub 
Main dan End Sub: 
msgbox “Macro sederhana 1", 64, 
“Selamat datang” 
@ Kode selengkapnya: 
Sub Main 


msgbox “Macro sederhana 1", 64, 


“Selamat datang” 


End Sub 
@ Simpanlah macro dan dokumen dengan 
menekan shortcut CTRL-S. 
@ Tutuplah code editor. Kita akan segera 
kembali ke dokumen. 


Untuk menjalankan macro yang baru 
saja kita buat, akseslah menu Tools -» Mac- 
ros -> Run Macro...: 

@ Sebuah dialog Macro selector akan di- 
tampilkan. 

@ Di panel kiri, pada Library, pilihlah mac- 
rol -> Standard -> Module1. 

@ Di panel kanan, pada macro name, pilih- 
lah Main. 

@ Klik tombol Run. 

@ Sebuah message box dengan judul Selamat 
Datang, dan pesan Macro sederhana 1 
akan ditampilkan. Di dalam message box, 
sebuah icon information/tip dan sebuah 
tombol OK juga akan ditampilkan. Klik 
OK untuk menutup message box. 


Berikut ini adalah penjelasan isi macro: 
@ Di macro tersebut, kita menampilkan se- 


www.infolinux.web.id 


buah message box dengan pesan Macro 
sederhana 1, di mana macro tersebut 
dilengkapi dengan icon informasi/tip 
(kode: 64), sebuah tombol OK dan judul 
Selamat datang: 

msgbox “Macro sederhana 1”, 64, 


“Selamat datang" 


Untuk tipe icon, kode-kode berikut ini 
bisa dipergunakan: 
@ 16: tanda Stop. 
@ 32: tanda tanya. 
@ 48: tanda seru. 
@ 64: tip. 


Angka 64 tersebut kita tambahkan de- 
ngan 0 (tombol OK). 
Untuk mengedit kembali macro kita, 
lakukanlah langkah-langkah berikut: 
@ Bukalah dokumen macrol.odt. 
@ Akseslah menu Tools -» Macros -> Orga- 
nize Macros -> OpenOffice.org Basic... 
@ Sebuah dialog OpenOffice.org Basic Mac- 
ros akan ditampilkan. Pada panel kiri, di 
bagian Macro from, pilihlah macrol.odt 
-> Standard -> Module1. 
@ Di panel kanan, pilihlah macro Main. 
@ Kliklah tombol Fdit. 


Macro sederhana 2 

Di macro yang kedua ini, kita menying- 
gung sedikit macro tujuan, yaitu bagaimana 
mendapatkan nama file dari dokumen ak- 
tif. Hal ini diperlukan dalam macro tujuan 
karena kita akan menyimpan file PDF se- 
suai dengan nama dokumen. 


Masih mempergunakan macrol.odt, 


tambahkan sebuah subbaru: 
@ Editlah module Modulel. Bacalah con- 





acro ce.org Write 
Edit e ave Table Tools Window Help 


iB ARSAYA Sio-e iBH-viINOABIQIO§ 
fy) [Defaut mo E me LARAN EDELLE EAS i 


KERT 4] 


toh macro sederhana 1 untuk cara 
pengeditan macro. 
@ Tambahkan kode berikut ini di bagian 
paling bawah: 
Sub GetActiveDocumentName 
url = StarDesktop. 
Cassent Component 
msgbox url.URL,64, “Nama file 
aku 
End Sub 
Jalankan macro tersebut. Sebuah message 
box yang mengandung pesan nama file doku- 
men aktif akan ditampilkan, lengkap dengan 
title Nama file aktif dan sebuah icon tip. 
Perlu dicatat bahwa nama file akan dikon- 
versi ke format URL internet, RFC 1738, 
seperti contoh: file:///home/nop/macrol. 
odt. Untuk mendapatkan nama file UNIX, 
gunakanlah fungsi ConvertFromURL. Se- 
baliknya, agar file dikenali oleh OpenOffice. 
org, selalu gunakan fungsi ConvertToURL 
dari nama file yang didapatkan. 


Macro sederhana 3 

Di macro yang ketiga ini, kita akan menyem- 

purnakan macro kedua, dengan mendapat- 

kan nama file PDF dari nama file dokumen. 

Untuk nama dokumen macrol.odt, maka 

seharusnya nama file PDF yang dihasilkan 

adalah macrol.pdf, dan bukannya macrol. 
odt.pdf. 

Masih mempergunakan macrol.odt, 
tambahkan sebuah subbaru: 

@ Editlah module Modulel. Bacalah con- 
toh macro sederhana 1 untuk cara 
pengeditan macro. 

@ Tambahkan kode berikut ini di bagian 
paling bawah: 

Sub GetPDFFIlenameFromActiveDo 


x © | macr ol Oyen nOffice.org Writer 
x 


a 


TUTORIAL PDF 


cument 
url = StarDesktop. 
Cus en Component 
pdi mle = teft Url, UR, 
Len( url.URL) = 4 ) + “.pdt” 
pdf url = Convert ToURL 
Kode) 
msgbox pdf url,64, “Nama file 
PDF" 
End Sub 

Jalankan macro tersebut. Sebuah mes- 
sage box yang mengandung pesan nama file 
PDF dari dokumen aktif akan ditampilkan, 
lengkap dengan title Nama file PDF dan se- 
buah icon tip. 

Menggunakan fungsi Left, kita akan 
mendapatkan nama file dokumen aktif di- 
kurangi empat karakter terakhir dan kemu- 
dian menambahkan .pdf. 


Keamanan 

Tutuplah dokumen macrol.odt. Kemu- 
dian bukalah kembali. Sebuah dialog akan 
ditampilkan, di mana akan berisikan tiga 
tombol: 

@ Enable macros. 

@ Disable macros. 

@ Help. 


Untuk mengenable macro, kita bisa klik 
pada tombol Enable Macros. Sebaliknya, 
kita bisa klik pada tombol Disable Mac- 
ros. Dengan cara demikian, OpenOffice. 
org berusaha menjaga keamanan penggu- 
naan macro. User yang menerima sebuah 
file mengandung macro setidaknya telah 
diberitahu bahwa dokumen yang akan di- 


buka mengandung macro dan macro bisa 


mengandung virus. 





w Insert Format Table Tools Window Help 
Tan meree 2% BA- AR E -AAEN 2MOmma RIO A 
i (co Ta T 4 





NaI Pees aah Ara Ae a 











‘| -a 
[Page 1/1 ' [Default — poo% [INSRT [STD jare oo 
Macro sederhana 1. 


www.infolinux.web.id 








E e 
Page o oeae ë ë Moos CUNT Iso e| | |S 
Macro sederhana 2. 


INFOLINUX = 09/2007 49 


TUTORIAL POF 


© | macro] - OpenOffice.org Writer 
[SS =a 






ple Tools Window Help 
















Bl <a 





Nama file PDF 
i 


E-E 


PE ee a R Ea E A TEN 
i fg) [Defaut Æ] [Dejavu Serif He Wes uE =s sA aad 











Macro sederhana 3. 


Walau demikian, pengaturan keamanan 
ini masih bisa di-customize lagi, dengan 
mengakses menu Tools -> Options: 

@ Pada dialog yang ditampilkan, di panel 
kiri, pilihlah OpenOffice.org -> Security. 
@ Di panel kanan, kliklah tombol Macro 

Security 

@ Sebuah dialog akan ditampilkan. 
@ Terdapat empat level keamanan: 
Very high. 

@ High. 
@ Medium. 
@ Low. 


Jangan sampai pengaturan diset ke low, 
di mana macro akan selalu dijalankan tanpa 
konfirmasi. 

Ketika Anda terlibat dengan macro, pasti- 
kan keamanan menjadi pertimbangan utama. 
Dengan klik enable macros saja (pada dialog 
konfirmasi), virus dapat segera menyebar. 
Anda tidak harus menjalankan macro secara 
manual. Di macro penyimpanan otomatis file 
PDF yang kita buat, kita tidak pernah men- 
jalankan macro tersebut secara manual, na- 


mun secara otomatis akan dijalankan. 


Lokasi penyimpanan macro 

Macro dapat disimpan pada dua tempat: 
@ Ikut sistem (komputer/user). 

@ Ikut dokumen. 


Pada saat pemilihan macro yang ingin 
dijalankan atau diedit, kita selalu bisa me- 
milih macro dari lokasi dokumen ataupun 
OpenOffice.org dan macro lokal. 

Ketika macro disimpan ikut sistem, 
maka macro tersebut selalu tersedia untuk 
dokumen apapun. Ketika macro disimpan 


50 09/2007 E INFOLINUX 





Dialog konfirmasi macro. 


ikut dokumen, maka macro tersebut selalu 
tersedia di sistem manapun dokumen terse- 


but dibuka. 


Event 
Macro yang akan kita buat sepenuhnya 
mempergunakan bantuan event. OpenOf- 
fice.org mendukung eksekusi macro pada 
event-event tertentu yang telah ditentukan. 
Event dapat dianalogikan sama seperti 
pada kehidupan sehari-hari. Contoh event 
adalah ketika kita merasa lapar, ketika 
hujan turun, dan lain sebagainya. Untuk 
event-event yang ada, kita bisa mengatur 
event handler tertentu. Di OpenOffice.org, 
event handler secara sederhana memper- 
gunakan macro. Di kehidupan sehari-hari, 
contoh event handler untuk event lapar 
adalah makan. 
Event-eventyang telah didefinisikan bisa 
dilihat dengan langkah-langkah berikut: 
@ Akseslah menu Tools -» Customize. 
@ Sebuah dialog Customize akan ditampil- 
kan. 
@ Aktiflah pada tab Events. 


Untuk meng-assign event handler untuk 
event yang diinginkan, ketika masih berada 
pada daftar event, lakukanlah langkah-lang- 
kah berikut: 

@ Pilihlah event yang diinginkan. 

@ Klik tombol Macro... 

@ Sebuah dialog Macro Selector akan di- 
tampilkan. 

@ Pilihlah macro yang ingin diassign, ke- 
mudian kliklah tombol OK. 


Untuk menghilangkan event handler 
untuk event tertentu, ketika masih berada 





pada daftar event, lakukanlah langkah-lang- 
kah berikut: 

@ Pilihlah event yang diinginkan. 

@ Klik tombol Remove. 


Assignment event handler juga bisa di- 
simpan pada lokasi tertentu, seperti halnya 
macro. Perhatikanlah combo Save In, yang 
terletak di bawah daftar event. Agar event 
handler berlaku untuk semua dokumen, pi- 
lihlah Save In OpenOffice.org dan gunakan 
macro yang ikut sistem sebagai handler. 

Sebagai catatan, event yang tersedia 
ketika disimpan ke dokumen dan ketika di- 
simpan ikut sistem akan berbeda. Beberapa 
event hanya tersedia ketika ikut dokumen. 


Otomatis menyimpan ke PDF 
Kita memasuki pembahasan utama. Sebe- 
lum kita memulai, kita sepakati terlebih 
dahulu bahwa macro akan disimpan ikut 
sistem di My Macros -> Standard -> Mo- 
dule1. Hal ini dimaksudkan agar macro se- 
lalu tersedia apapun dokumen yang dibuka. 

Nama fungsi yang akan dipergunakan 
adalah AutoSavePDF, yang disimpan pada 
module My Macros -> Standard -> Mo- 
dule1. 

Berikut ini adalah isi fungsi AutoSave- 
PDF: 

Sub AutoSavePDF 
Dim Prop(0) as New com.sun.star. 


beans Propete, Value 


doc = StarDesktop. 
Curent Component 

doc_URL = doc.URL 

doc URL dec = ConvertFromURL 
(doc_URL) 


www.infolinux.web.id 


pedr mle = lett doe URG dee, shen | 
doeruUR dee aj “pdr” 
pele wrl ConveneloUkl (pelz nle) 


Prop (0) .Name = “FilterName” 
prop (0) Value = writer pdb. 
report” 


dee Sroneloue! (pdt url, Pop ) 


msgbox “Done” + chr(13) + “File 
Note pai mle 4.) generated” , 64, 


“Result” 


End Sub 

Dan, yang paling penting, assignlah 
macro ini untuk event Document has been 
saved, Save In OpenOffice.org. Setelah ini 
kita lakukan, setiap kali kita menyimpan 
dokumen sebuah file PDF akan dibuat se- 
cara otomatis dan setelah itu, sebuah pesan 
akan ditampilkan. 

Penjelasan source code: 

@ Dapatkan terlebih dahulu nama doku- 
men aktif. Setelah itu, kita konversi ke 
nama file normal. 

doc - StarDesktop. 
Current Component 

doc URL = doc.URL 

doc URL dec = ConvertFromURL 
(doc_URL) 


@ Aturlah nama file PDF yang akan 


© | macrol.odt - OpenOffice.org Writer 
Eile Edit View Insert Format Table Tools Window Help 


dibentuk: 
pdi mle = Left doe URE dee, 
hen( doe URG Cee ) = 4&4 ) e pdr” 
per url = ConvererouRn 
(pode vile) 
@ Properti penyimpanan kita berikan Fil- 
terName berupa writer pdf Export. 
Dim Prop(0) as New com.sun. 


Side edie PrOperey Value 


Prop(0).Name = “FilterName” 
Prop 0) Value = “writer pak. 
Export” 


@ Untuk menyimpan dokumen, gunakan 
perintah berikut. Perhatikan bahwa 
properti penyimpanan kita lewatkan 
pada storeToUrl(). 

doc storelourl (padi wri, 
Prop) 
@ Terakhir, kita menampilkan message 
box: 
msgbox “Done” + chr(13) + 
Pe + paf nile + ™ generated” 
, 64, “Result” 


Bagaimana, seru kan? Sesuaikanlah de- 
ngan kebutuhan Anda. Sampai di sini dulu 
pembahasan kita. Di edisi-edisi berikutnya, 
kita akan membahas contoh-contoh macro 
OpenOffice.org lainnya. Â 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


[x 


if M A EEE NAK RAN L AE a AK ENAN Ar ERES | 


i fd [Def 


ault 
œ —— a 4 ae ahs 4 sela da adu 


hg [Dejavu Serif | 12 Aa BiiuU 
aaie o eS a eee 


Bj = = | 


= =EA-Z-2-| 
aa ray Ag Tea i 


sD At age ly ann eae > M 
4 n nias kah — 














Q Done , : | 
S File /home/nop/macroLpdf generated 


ce 







































































(page1/1 
AutoSavePDF. 


www.infolinux.web.id 





[Defaut «200% [mns [STD [HYP | | 





TUTORIAL POF 


Maintain 
Your 
Freedom! 








We Keep 
Your 

Linux Systems 
Up & Running 
All The Times 


a member of 


GudangLinux 


Migration Center 


www.gudanglinux.com 


INFOLINUX = 09/2007 51 


TUTORIAL SIGNAL 





Di Linux, komunikasi proses umumnya di- 
lakukan dengan bantuan signal. Proses satu 
mengirim signal ke proses lain dan proses 
yang dikirimkan signal tersebut akan meres- 
pon sesuai dengan kebutuhan. 

Ketika suatu proses menerima signal, salah 
satu dari tiga hal berikut ini bisa dilakukan: 

@ Menerima apa adanya. Setiap signal 
memiliki aksi default. Dan, dalam hal 
ini, proses membiarkan aksi default itu 
terjadi. Contoh, aksi default proses ke- 
tika dikirimkan signal SIGTERM adalah 
terminasi proses. Maka, ketika proses 
menerima signal ini dan menerima apa 
adanya, proses akan diterminasi. 

@ Memblok signal. Signal yang diterima 
akan diabaikan. Terdapat dua signal 
yang tidak dapat diblok, yaitu SIGSTOP 
dan SIGKILL. 

@ Membelokkan atau menangkap signal. 
Alih-alih menerima apa adanya, proses 
akan menggunakan signal handler untuk 
melakukan aksi lain. Sebagai contoh, ke- 
tika proses dikirimkan signal SIGTERM, 
alih-alih proses diterminasi, program 
melakukan aksi lain, seperti cleanup mi- 
salnya. Terdapat dua signal yang tidak 
dapat dibelokkan/ditangkap, yaitu SIG- 
STOP dan SIGKILL. 


Di Linux, program yang umum digu- 
nakan untuk mengirimkan signal adalah 
program kill. Walaupun namanya terdengar 
menyeramkan, tugas utama program ini 


adalah mengirimkan signal ke ID proses 


52 09/2007 E INFOLINUX 


signal yang dikirimkan? Mari kita bahas di tulisan ini. 


yang kita tentukan. Signal yang dikirimkan 
bisa kita pilih. 

Program kill bukanlah program satu-sa- 
tunya yang dapat digunakan untuk mengi- 
rimkan signal. Pengguna X umumnya meng- 
gunakan xkill. Pengguna KDE dan GNOME 
lain lagi. Program kita sendiri pun dapat me- 
manggil system call kill) untuk mengirimkan 
signal ke Process ID tertentu. Kita pun pernah 
membahas ini di tulisan sebelumnya. 

Berbeda dengan sistem operasi lain, 
penanganan signal di Linux sangatlah 
transparan. Di tulisan ini, kita akan mem- 
bahas beberapa hal berikut: 

@ Mengatur alarm proses. 

Bekerja dengan signal set. 
Memblok signal. 
Membelokkan/menangkap signal. 


melakukan aksi tertentu berdasarkan 
signal yang telah disepakati. 


Membuat program pengunci terminal. 


Semua contoh di tulisan ini dibangun 
di atas sistem Linux Slackware 11, Linux 
2.6.18, namun seharusnya bisa diterapkan 
pada sistem lain tanpa masalah. 

Sebelum melanjutkan, penulis me- 
nyarankan agar membaca juga pemba- 
hasan tentang system call untuk bekerja 
dengan proses di edisi sebelumnya, teru- 
tama untuk pembahasan contoh program 
kill. 

Sekedar refresh singkat, berikut ini 
adalah prototype killQ: 

ine Kill (pid jc pid, mae sig) p 


etika suatu proses membandel, kita umumnya menggunakan program kill (atau 
program sejenis) untuk melakukan terminasi. Sederhananya, program kill hanya 


mengirimkan signal ke proses tersebut. Apa yang terjadi dan bagaimana menangani 


Argumen pertama adalah PID proses 
yang ingin dikirimkan signal dan argumen 
kedua adalah signal yang ingin dikirimkan. 
Daftar signal selengkapnya bisa dibaca di 
/usr/include/bits/signum.h atau bisa juga 
mempergunakan program kill, yang di- 


jalankan dengan argumen -l. 


Mengatur alarm proses 

Masih berhubungan dengan signal, program 
dapat pula mengatur satu alarm internal, 
yang akan memicu pengiriman SIGALRM. 
Untuk mengirimkan alarm, kita bisa mem- 
pergunakan system call alarm(): 


#include <unistd.h> 


unsigned int alarm(unsigned 
int seconds): 
Contoh pertama penggunaan alarm() 
kita bahas dis alarm.c: 
#include <stdio.h> 


#include <unistd.h> 


int main(void) 


{ 


forint (stdout, “Set alarm tor 5 


seconds\n”) ; 
alarm (5); 
while (1) 


Fan (stdout,  “ldlew....\m- yy 


sleep (1); 


www.infolinux.web.id 


return 0: 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gce -0 & alarm salam € 
Contoh output: 
$ ./s_alarm 
Ser alarm ior seconds 
Iele. o o 
Eles o o 
helen. 
kete 
nee 
Alarm clock 
Penjelasan: 
@ Kita mengatur alarm selama 5 detik, 
dan setelah sampai waktunya, SIGALRM 
akan dikirimkan dan memicu proses di- 


terminasi. 


Alarm juga bisa dibatalkan dengan me- 
manggil alarm() dengan argumen 0, seperti 
contoh s alarm2.c berikut: 

Pinelude <go> 
Hinelude <uni see, he 
finelude <Time his 


#include <sys/types.h> 
int main(void) 
{ 

long int random_number; 

Eprints (stedouc, “Ser alarm for. il 
second\n”) ; 

rosanci (stdout, “booking ton ocel 
numberin”) ; 


alarm (il): 


srandom (time(0) * getpid()); 


random number = random() ; 


bom ne Ssedout ol.) random 
number ) : 
if (random number $ 2 == 1) 


{ 


Eprintk: (sedot, “around number 
sldln”, random number): 
fprintf (stdout, “\nAlarm 


cancelled. \n”) ; 


www.infolinux.web.id 


alarm (0); 
return 0: 
FALAN JL 


} 


Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gee -0 ss ellen © alarm ,.€ 
Contoh output: 
$ o/a ealarm2 
Sert alarm ior second 
Looking for odd number 
162116052101 TAG S9 641186525202 
1238754019 


Found number 1238754019 


Alarm cancelled. 

Penjelasan: 

@ Kita mengatur alarm selama 1 detik. 

@ Setelah itu, kita mulai mendapatkan no- 
mor acak. 

@ Apabila nomor acak ganjil ditemukan, 
maka alarm dibatalkan. 

@ Apabila nomor acak ganjil tidak juga 
didapatkan selama 1 detik, maka alarm 
akan dikirimkan dan memicu proses di- 


terminasi. 


Bekerja dengan signal set 

Kita akan memasuki pembahasan tentang 

penanganan signal. Sebagai langkah perta- 

ma, kita akan berkenalan dengan signal set, 
yang memungkinkan kita untuk mendefi- 
nisikan sekumpulan signal yang nantinya 
bisa kita tangani. 

Terdapat beberapa cara membuat signal 
set: 

@ Mendaftarkan set kosong (empty set) 
dan mulai menambahkan signal satu 
demi satu. Sangat berguna kalau Anda 
ingin menangani satu atau dua signal. 

@ Mendaftarkan set penuh dan mulai me- 
ngurangi satu demi satu. Sangat berguna 
kalau Anda ingin menangani banyak sig- 


nal. 


Beberapa fungsi yang bisa dipergunakan: 


#include <signal.h> 
ine eligemotyset (sigset © #6) s 


Ane gas Sig seb set); 


TUTORIAL SIGNAL 


ine sigacdeet (eigeseet E +set, imt 


Signum) ; 


ine eigdelset (eigset Sse, img 


Signum) ; 


ine sigismember (const SLgeet E 
“set, int signum); 

@ sigemptyset dipergunakan untuk 
membuat set kosong. 

@ sigfillset() digunakan untuk membuat 
set penuh. 

@ sigaddset() digunakan untuk menam- 
bahkan signal. 

@ sigdelset() digunakan untuk mengurangi 
signal. 

@ sigismember() digunakan untuk memer- 
iksa apakah suatu signal menjadi ang- 


gota set. 


Untuk lebih jelasnya, di beberapa contoh 
berikut, kita akan mengamati apakah SIG- 
TERM dan SIGINT termasuk dalam set. 

Kita akan mulai dengan contoh pertama, 
s signal empty.c: 

Taneludesedlo he 


#include csignal.h» 


Int main! void) 


{ 


Sigeet geo, 
Sigemptyset (&Sigset) ; 


if (sigismember (&sigset, 
SIGTERM) ) 


{ 


Lorine: (Scout. SIAK 


signal mask\n”) ; 


} 


else 


{ 


rotan (stdout, “SsUGlERM NOT an 


signal mask\n”) ; 


je 


if (sigismember (&Sigset, SIGINT) ) 


{ 


LObdnEL (etdout, “SIGING m 


signal mask\n”) ; 


} 


else 


{ 


INFOLINUX = 09/2007 53 


TUTORIAL SIGNAL 


Porn (srcdout, VSTE NOT im 


signal mask\n”); 


leo 


seruan 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gce -0 & signal emoty © signal 
eNnpey.c 
Contoh output: 
$ ./s signal empty 
SIGTERM NOT in signal mask 
SIGINT NOT in signal mask 
Penjelasan: 

@ Kita membuat set empty dan oleh kare- 
nanya, SIGTERM dan SIGINT tidak ter- 
masuk dalam set, karena kita tidak me- 
nambahkan mereka. 


Contoh kedua kita sajikan dalam s_sig- 
nal_add.c: 


tanclude estaLo., h= 


#include <sSignal.h> 


int main(void) 


{ 


SLESer gs, 
Sigemptyset (&sigset) ; 
Sigaddset (&sigset, SIGINT); 


if (sigismember (&sigset, 
SIGTERM) ) 


{ 


Forincr (Stdeutr, ~“SIGIERM in 


signal mask\n”) ; 


} 


else 


{ 


Torincr (stdout, =“SIGTERM NOT in 


signal mask\n”) ; 


Ia 


if (sigismember (&Sigset, SIGINT)) 


{ 


tpriner (stdout, = SIGINe an 


signal mask\n”) ; 


) 


else 


54 09/2007 E INFOLINUX 


rorintt (srcdourc, “SIGINT NOT m 


signal mask\n”); 


Iho 


return 0; 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gee -0 & eilgnal ecel s sagna | achd, e 
Contoh output: 
$ ./s_signal_add 
SIGTERM NOT in signal mask 
SIGINT in signal mask 
Penjelasan: 
@ Kita mulai dengan set kosong dan me- 
nambahkan SIGINT, dengan sigaddset(). 
Oleh karenanya, SIGINT masuk dalam 


anggota. 


Contoh ketiga kita sajikan dalam s_sig- 
nal_fill.c: 


#include <stdio.h> 


#include <signal.h> 


int main(void) 


{ 


pigeet clase, 
sigfillset (&sigset) ; 


if (sigismember (&Sigset, 
SIGTERM) ) 


{ 


Tornei sedout, “SlGTERM an 


signal mask\n”) ; 


} 


else 


{ 


rprintt (stdout, “SIGTERM NOT in 


signal mask\n”) ; 


iD 


if (sigismember (&Sigset, SIGINT) ) 


{ 


rona (srdourc, YSIGLINT Lim 


signal mask\n”); 


} 


else 


{ 


Poin (scdouc, “SUCIND NOT im 


signal mask\n”); 


ie 


return 0: 


} 


Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
“george lu sigma ee 
Contoh output: 
S o/83 Bignell nI 
SIGTERM in signal mask 
SIGINT in signal mask 
Penjelasan: 
@ Kita mulai dengan set penuh dan oleh 
karenanya SIGTERM dan SIGINT masuk 
dalam anggota. 


Contoh terakhir adalah s signal del.c: 
#inelude <sta1o. A= 


#include <Signal.h> 


int main(void) 


{ 


sigset È S1Lgeet,; 
sigfillset (&sigset); 
sigdelset (&sigset, SIGINT); 


if (sigismember (&sigset, 
SIGTERM) ) 


{ 


Tornei (Sstdour, “SIGTERM Lm 


signal mask\n”) ; 


} 


else 


{ 


LOuinek | (Scdouc,.. “SlGlakM NOG and 


signal mask\n”) ; 


ie 


if (sigismember (&Sigset, SIGINT) ) 


{ 


Torn (stdeus, “SIGINT in 


signal mask\n”) ; 


) 


else 


{ 


LOGInek (Scdout, SSI NOT m 


signal mask\n”); 


www.infolinux.web.id 


recuca (0 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
5 gee -0 e eilcgnal cel ¢ gna Ide 
Contoh output: 
$ ./s signal del 
SIGTERM in signal mask 
SIGINT NOT in signal mask 
Penjelasan: 

@ Kita mulai dengan set penuh dan me- 
ngurangi SIGINT dengan sigdelset(). 
Oleh karenanya, SIGINT tidak masuk 
dalam anggota. 


Bosan melihat contoh-contoh ini? Bi- 
ngung dengan penerapannya, lihatlah pem- 
bahasan berikut. 


Memblok signal 

Di bagian ini, kita akan membahas bagaima- 
na memblok signal yang bisa dikirimkan. 
Sekedar mengingatkan, SIGKILL dan SIG- 
STOP tidak bisa diblok. 

Kita akan mempergunakan signal set yang 
kita bahas sebelumnya. Sebagai contoh, kalau 
kita ingin memblok semua signal, maka kita 
bisa mempergunakan set penuh. Kalau kita 
ingin memblok satu signal, kita bisa memulai 
dengan set kosong dan menambahkan signal 
yang diinginkan. Bisa diduga, contoh-contoh 
sebelumnya akan terasa berguna. 

Contoh berikut ini, 
c akan memperlihatkan kita memblok SI- 
GINT (Signal interrupt). SIGINT umumnya 
dikirimkan ketika kita menekan kombinasi 
tombol CTRL-C di dalam program. 


s signal block. 


#inelude <—stdio. hs 
#include <signal.h> 
#inelude <unistd.h> 


#include <sys/types.h> 
Int Maan void) 
{ 
“ng ie Sig, 
pic © pid, 


pid = getpid(); 


sigemptyset (&sigset): 


www.infolinux.web.id 


Sigaddset (&sigset, SIGINT); 


Sigprocmask (SIG BLOCK, &sigset, 
NULL) ; 


Porn (srcour, I am scl. Tiry 


Inter Lupt me Na, Oued). 


} 


return 0; 
} 

Lakukan kompilasi dengan perintah 

berikut: 

$ gee =-0 & signal block s signal 
oloeke 

Contoh output: 

./s_signal_block 

am 3056. 


Try Interrupt Me... 


am 3056. Try interrupt me... 


S 

JE 

I 

I am 2056. Try interrupt me... 
E am 3056, Try interrupt me... 
Lam 2056. Try interrupe me... 
it am 3056. Inky interrupt me... 
ili 


am 2056. Try interrupe me... 
Cobalah untuk menekan CTRL-C. Pasti- 
nya, program tidak diterminasi karena SIGINT 
sudah kita blok :). Karena kita tidak memblok 
signal lain, Anda bisa menterminasi proses 
dengan menekan tombol CTRL-\ (mengirim- 
kan SIGQUIT) atau mengirimkan signal se- 
cara eksplisit dengan program kill. 
Penjelasan: 
@ Dengan sigprocmask(), kita memeriksa 
dan mengubah signal terblok: 


#include <signal.h> 


int sigprocmask (int how, 
COM, sigeet t wesc, Sigeet E 


*oldset) ; 


Membelokkan/menangkap signal 

Kita akan masuk ke pembahasan terakhir, 

bagaimana kita membelokkan atau menang- 

kap signal yang dikirimkan. Perlu diingat- 

kan sekali lagi, kita tidak bisa membelokkan 

atau menangkap SIGKILL dan SIGSTOP. 
Beberapa catatan penting: 

@ Kita perlu mendefinisikan signal han- 
dler yang merupakan fungsi yang tidak 
mengembalikan nilai (void) dan meneri- 
ma satu argumen bertipe int. 

@ Kita menggunakan struktur data sigac- 
tion untuk mengatur handler dan pro- 


TUTORIAL SIGNAL 


perti lainnya dalam penanganan signal. 
@ Selanjutnya, dengan fungsi sigaction/), kita 
mendaftarkan signal yang ingin ditangani. 


#include <Signal.h> 


struct eigaction { 

void. Case 
handler) (int); 

voud ("Sau 
gigaecticn) (mnte, Kei gan sok *#, vorid 
=) 

Sg 

sa mask, 

Ine sa flags; 

void. san 
restorer) (void): 


} 


Ine sigaction (ink signum, 
CONSE StMuUcE Sigaction *act, 
SEXUCE sigaction 

“oldact): 

Kita akan masuk langsung ke contoh 
pertama, s. signal catch.c, yang akan mem- 
belokkan SIGINT, SIGOUIT dan SIGTERM 
ke fungsi tertentu. Program akan menung- 
gu 10 detik untuk menerima signal. 

#include <stdio.h> 
#include <signal.h> 
#include <unistd.h> 


#include <sys/types.h> 


void signal handler (int signal) 


{ 


forint: (stdout, “\nCaught signal 


number $dln”, signal): 


Int Main void) 


| 
Struct Sigackion signal acten, 
pic pad; 
pid = getpid(); 
signal action.sa handler = signal 
handler: 
signal action.sa flags = SA 


NODEFER: 


Ssigaction (SIGINT, esicgmal action., 


INFOLINUX = 09/2007 55 


TUTORIAL SIGNAL 


NULL) : 

Sigaction (SIGTERM, &signal 
action, NULL) : 

Sigaction (SIGQUIT, &signal 
action, NUE) 


Fprintf (stdout,“1T am sd. Sleeping 
for 10 secs. Try send me some 
signals so \A”,; Lee 
sleep (10): 


return 0: 
} 

Lakukan kompilasi dengan perintah 

berikut: 
$ gee -0 © Signal carcch e signal 
case 

Contoh output: 

Sisa gn caren 

I am 3136. Sleeping for 10 secs. Try 
send me some signals... 

[TEKAN CTRL-C] 

Caught signal number 2 

Ketika program berjalan, cobalah untuk 
menekan CTRL-C, yang akan mengirimkan 
SIGINT, signal nomor 2. Program sudah 
mengatur agar SIGINT akan ditangani oleh 
signal handler/). 

Pertanyaan penting: kalau sudah kita 
tangani, kenapa program diterminasi juga? 
Secara prinsip, perlu kita pahami bahwa SI- 
GINT sudah kita tangani. Bahwa program 
diterminasi, karena memang sudah tidak 
ada kode-kode yang dikerjakan lagi. 

Di contoh kedua, s signal catch2.c, 
kita akan melihat contoh yang lebih jelas, 
dimana program akan menangani SIGINT, 
SIGTERM dan SIGOUIT, namun hanya 
akan keluar apabila SIGOUIT dikirimkan. 
Kalau dikirimkan SIGINT atau SIGTERM, 
program tidak akan peduli. 

mineludecsedio lie 
#include <signal.h> 
Hine lide <li sed ms 


#include <sys/types.h> 
tag Guie =s 0; 
void signal handler (int signal) 


{ 


Eprints (stdout, “\nGaught signal 


number $dln”, signal): 


Diesen =s 3) 


56 09/2007 @ INFOLINUX 


{ 
quit = ip 
Eprints: (stdout, WLLL quit, a”) e 
} 
else 
{ 
Cue = 0a 
tornati (stdout, “il don't care. \ 
a”) p 


} 


int main(void) 


{ 


struct geet On signal Oon, 
pdl pid, 
pid = getpid(); 


signal action.sa_handler = signal_ 
handler; 
signal action.sa flags = SA 


NODEFER; 


Sigaction (SIGINT, esicmal action, 
NULL) ; 

Sigaction (SIGTERM, &signal 
aslam NU: 

Sigaceton (SICQUIT, csi gna 
action, NULL): 


Horiaci (stdovt,”1 am sd. Try send 
me some signals.../n”, pid); 
while (quit == 0) 


{ 


} 


return Os 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gee -0 © signal catch? sisi guna 
cateh Me 
Contoh output: 
$ ./s_signal_catch2 
I am 3167. Try send me some 
signals... 
[TEKAN CTRL-C] 
Caught signal number 2 
L cont care, 
[TEKAN CTRL-C] 
Caught signal number 2 


i don’t care. 


[TEKAN CTRL-\] 
Caught signal number 3 
Will quack. 

Bisa kita lihat, kita menangani ketiga-ti- 
ganya: SIGINT, SIGQUIT dan SIGTERM, na- 
mun hanya SIGQUIT yang mengakibatkan 
program diterminasi. Kita menggunakan 
variabel global quit untuk membantu kita. 
Program akan terus mengulang dan hanya 
akan keluar apabila quit bernilai 1. 

Di contoh ketiga, s_signal_catch3.c, 
program menjadi lebih terstruktur: 

HInelude <stdio.h> 
#include <signal.h> 
#include <unistd.h> 


#include <sys/types.h> 
iat cuie = 07 


vVOLd pignal handler ime void) 
{ 

rprainctr (ecdout, “L am handling 
SIGN \ tay 

rosiner (edout, “L den’ t Gare. \ 
a)y 


Gue = 0p 


vord slicgmal handler ten void) 
{ 

rosint (etdouct, VI am handling 
SIGTERM\n”) ; 

Tporintr (stdout, YI don’t cane. \ 
a)y 


quie = 0y 


VOLd signal handler cuilt (vorc) 
{ 

Toriaci sedoue, SL am handling 
SIGQUIT\n”); 

rosintr (Sedot Mulai ya”) e 


cutie = Ly 


vOLd ‘Signal handler (int signal) 
{ 
switch (signal) 
| 
cage 2s signal handler ime () z 
break; 
case 3s signal handler curth) p 
break; 


cage l5; oma hendler term() ; 


www.infolinux.web.id 


break: 


int main (void) 


{ 


SEDUCE sigacticn sSicnmal action, 


pic paud: 
pid = getpid(); 


signal action. sa handler = signal 
handler; 
signal action.sa flags = SA 


NODEFER; 


gigaction (SIGINT, signal action, 
NULL) : 

sigaction (SIGTERM, &signal 
ection, NULb) = 

sigaction (SIGQUIT, &signal 
ection, NULb: 


fprinck (sedout "1 am sd. Tey send 
me some signals.../n”, pid); 
while (quit == 0) 


{ 


) 


rernm 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
> gee -0 S Signal catch e Sigmal 
catechime 
Contoh output: 
S -o/65 Signal carcs 
I am 3207. Try send me some 
signals... 
[TEKAN CTRL-C] 
I am handling SIGINT 
I don’t care, 
[TEKAN CTRL-C] 
I am handling SIGINT 
L dont care., 
[TEKAN CTRL-\] 
I am handling SIGOUIT 
Wali GLE o 


Contoh kasus1: acak ketika menerima 
SIGUSR1 


SIGUSR1 umumnya digunakan untuk sig- 


www.infolinux.web.id 


nal custom yang dibutuhkan oleh program. 
Di contoh berikut ini, ketika program me- 
nerima SIGUSRI, nomor acak akan didapat- 
kan dan ditampilkan. 
Source code s_random.c: 

mnelude ssedlo his 

Finelude <stdlib.h> 

FIMe bide uml Stal n> 


#include <sSignal.h> 


void print random number (void) 


{ 


int number; 
number = rand(); 


fprintf (stdout, “\nRandom number: 


sd”, number): 


} 


void signal handle (int elgmal) 


{ 


print random number () p 


} 


Ine main! vod) 


{ 


int paid: 
struct Sigackion signal action, 
pid = getpid(); 


signal action- sa nander = signal 


handler; 
signal action. sa lags = 0; 


sigaction (SIGUSR1, &signal 
action, NULL); 

Fpriner (stdout, "1 am process 
with IDs ga. Walting tor signal 
USB Nan, pid); 


return 0; 
} 
Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 
$ gee -0 &§ random s random. € 
Contoh output: 


$ ./s_random 


TUTORIAL SIGNAL 


IT am process with ID: 3220. Waiting 
ros signal USRL. o- 


Random number: 1804289383 
Random number: 846930886 
Random number: 1681692777 


Gunakan program kill untuk mengirim- 
kan SIGUSR1: 
$ kill -USR1 3220 


Contoh kasus 2: screen locker 
Contoh program berikut ini, screen locker, 
akan memblok semua signal yang bisa 
diblok (kecuali SIGKILL dan SIGSTOP. 
Source code s_screenlock.c: 

fineclude <sedio.h> 

#include <signal.h> 

#include <unistd.h> 


#include <sys/types.h> 


Ine Malm void) 


{ 


sigeet geo, 
press pid; 

pid = getpid(); 
sigfillset (&sigset) ; 


Ssigprocmask. (SIG BLOCK) Gsigset, 
NULL) ; 


fprintf (stdout,”I am screen 


lecker with ib: sdn”, pid); 


while (1); 

return 0p 
} 

Lakukan kompilasi dengan perintah 
berikut: 

5 gee -0 an an Ia sii aka 

Contoh output: 

$ ./s_screenlock 
L an sereen locker witha ID; 3244 

Untuk melakukan terminasi, kirimkan 
signal SIGKILL. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita. 
Bacalah manual setiap system call untuk 
penjelasan selengkapnya. Selamat mene- 
rapkan ke dalam aplikasi Anda, apabila 
dibutuhkan. Ô 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 09/2007 57 


TUTORIAL PESAN 


tabil atau tidaknya suatu sistem operasi, tidak terlepas dari kemampuan kernel untuk 


menangani proses. Linux sendiri termasuk salah satu sistem operasi yang cukup hebat 


menangani proses. Di tulisan ini, kita akan membahas beberapa system call untuk 


bekerja dengan proses di Linux. 


Sebagai seorang pemula, Anda tentu kadang 
merasa bingung dengan beberapa pesan ke- 
salahan di shell command line Linux yang 
cukup singkat tanpa penjelasan. Misalnya, 
saat ingin menjalankan sebuah perintah, 
hasilnya “Permission denied”. Tapi kenapa 
tepatnya permission denied, padahal Anda 
sudah login sebagai root, yang mana seha- 
rusnya sudah bisa melakukan apapun? Atau 
“command not found”. Kok bisa? Padahal 
nama perintahnya sudah benar sesuai yang 
ada di buku/manual, tidak salah ketik. 
Artikel ini menjelaskan beberapa pesan 
kesalahan umum secara lebih mendetil: 
maksud pesan kesalahan, beberapa penye- 
bab umum munculnya pesan kesalahan 


tersebut, disertai tip-tip yang relevan. 


Command not found 

Pesan kesalahan ini muncul jika shell tidak 
bisa menemukan perintah yang Anda in- 
ginkan. 

Salah satu penyebab yang paling umum 
bagi pemula, memang, adalah salah ketik 
atau lupa apa nama persis perintahnya. 
Nama-nama perintah di Linux kadang 
“kriptik” atau aneh, sehingga sulit diingat. 
Sebagian nama perintah amat disingkat- 
singkat berupa 2-3 huruf saja, karena dulu 
memang di Unix ruang memori dan disk 
amat amat terbatas sehingga semua serba 
superpendek. Contohlah: Is, pwd, du, df. 
Jangankan pemula, pengguna veteran pun 
kadang lupa dengan berbagai perintah atau 
skrip yangjumlahnya ribuan itu. Katakanlah 


58 09/2007 E INFOLINUX 


a2ensite atau a2dismod, dua skrip helper di 
Debian yang sering sekali saya lupa sampai 
sekarang. Belum lagi kadang tiap distro me- 
miliki nama perintah yang berbeda: di distro 
yang satu “useradd”, di yang lain “adduser”. 

Penyebab lain adalah memang pro- 
gram yang Anda inginkan belum terinstal. 
Saat Anda menginstal sebuah sistem baru, 
kadang setting default dari distro adalah 
minimalis. Sebuah kebijakan yang cukup 
baik sebetulnya. Contohnya, saat mengin- 
stal sebuah sistem Debian tanpa GUI dan 
berbagai embel-embel, bahkan perintah 
seperti less pun belum ada. Apalagi utilitas 
popular seperti mc atau wget atau editor 
favorit Anda, yang harus diinstal dulu. Cara 
menginstalnya tentu di luar bahasan artikel 
ini, karena berbeda-beda sesuai distro (apt- 
get, yum, klik, dll) dan selera (GUI, TUI, 
atau command line). 

Penyebab lain yang umum adalah, pro- 
gramnya ada tapi berada di lokasi yang tidak 
dicari oleh shell. Perlu dicatat bahwa saat 
Anda mengetikkan nama sebuah perintah 
di shell seperti ini: 

S ketuk 

Maka shell seperti bash biasanya men- 
cari ketuk ini di daftar fungsi atau alias yang 
telah didefinisikan sebelumnya, atau pro- 
gram atau skrip bernama ketuk yang ada di 
filesystem. Untuk program atau skrip yang 
ada di filesystem, shell akan mencari hanya 
di lokasi tertentu saja yaitu sesuai yang 
didefinisikan di variabel lingkungan PATH. 
Mari kita lihat isi PATH: 


S echo $PATH 
Jus) Local /bins /usr/ bane /usr/ban/ 
Xd: bim 
Artinya adalah, shell hanya akan men- 
cari di direktori /usr/local/bin, /usr/bin, 
/usr/bin/X11, dan /bin, dalam urutan 
tersebut. Program-program yang berada di 
lokasi yang lain, seperti /sbin, /usr/sbin, 
/opt/VirtualBox-1.3.8, bahkan di direktori 
yang saat ini Anda berada (current directo- 
ry) pun akan diabaikan. Jadi Anda mungkin 
bingung, kok program yang berada di depan 
mata, yang jika di-”ls” sudah jelas-jelas ada, 
ketika ingin dieksekusi kok tetap saja diang- 
gap “not found”? 
Untuk mengeksekusi program-program 
di luar lokasi standar yang ada di PATH, 
Anda dapat menyebutkan lokasinya sebe- 
lum nama program, misalnya: 
$ /opt/Ketuk-1.2/bin/ketuk 
Atau jika Anda saat ini sedang berada 
di direktori /opt/Ketuk-1.2/doc, Anda bisa 
menggunakan lokasi relatif: 
$ ../bin/ketuk 
Salah satu kasus yang umum terjadi 
adalah: di beberapa distro jika Anda berubah 
menjadi root (menggunakan perintah “su’), 
maka PATH tetap belum berubah. Akibat- 
nya, jika Anda mencoba menjalankan per- 
intah: 
# traceroute www.google.com 
maka shell tidak menemukan program 
traceroute ini, yang mana umumnya berada 
di lokasi /usr/sbin, yang tidak terdaftar dalam 
PATH standar user normal. Untuk mem- 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL PESAN 


File Edit View Terminal Tabs Help 


bash: ketuk: 
[supriyanto@example -1$ || 





Pesan kesalahan karena perintah tidak terdapat di Linux. 


peroleh PATH milik root yang mengandung 
lokasi-lokasi sbin: /sbin, /usr/sbin, /usr/lo- 
cal/sbin maka saat berganti menjadi root 
Anda perlu menggunakan perintah “su -”. 

Ngomong-ngomong, mengapa kelakuan 
shell seperti itu, hanya mencari program di 
PATH? Yang pertama, jelas, supaya proses 
pencarian program tidak memakan waktu 
terlalu panjang. Di dalam sebuah sistem bisa 
ada ratusan hingga ribuan direktori dan tidak 
ada indeks yang sifatnya real time, terlalu 
memakan waktu jika shell mencoba menelu- 
suri semua direktori ini satu per satu. 

Alasan lain adalah, dalam kasus current 
directory, demi keamanan. Program hanya 
akan dicari di lokasi yang sudah tertentu dan 
diketahui aman (/usr/bin, /bin, dll). Cur- 
rent directory kadang “tidak aman”. Anda 
bisa saja sedang berjalan-jalan ke /tmp atau 
direktori milik user lain. Bisa aja ada nama 
program bernama “ls”, “cat”, “less” di direk- 
tori tersebut tapi isinya sama sekali lain. 
Sekarang bayangkan Anda seorang admin 
atau staf shared hosting, dan salah satu user 
Anda berpura-pura meminta bantuan Anda 
untuk melihat sebuah direktori miliknya, 
dengan tujuan agar Anda “tak sengaja” 
menjalankan program “1s”, syukur-syukur 
sebagai root. Program ini bisa saja bertujuan 
untuk menginstal malware atau memasang 
backdoor bagi si user. Nah, sudah mengerti 
bukan mengapa secara defaultnya shell ti- 
dak memasukkan current directory dalam 
PATH? 

Sebagai catatan, untuk mengeksekusi se- 
buah perintah yang berada di current direc- 
tory, gunakan sintaks: 


60 09/2007 E INFOLINUX 


E supriyanto@example:— 


[supriyanto@example ~]$ ketuk 
command not found 








S$ ./ketuk 

Dan jika Anda tetap ngotot ingin agar 
dapat mengeksekusi program-program yang 
ada current directory secara polos, maka 
Anda dapat menambahkan current direc- 
tory ini (“.”) ke dalam PATH, contoh: 

S export PATH=" SPATH: .” 

Perintah tadi dapat ditambahkan mis- 
alnya ke ~/.bash_profile Anda agar diek- 
sekusi setiap kali Anda login. Perlu diingat 
bahwa menambahkan current directory ke 
PATH amat tidak dianjurkan karena risiko 
keamanannya, terutama jika ini dilakukan 


untuk user root. 


Permission denied 
Pesan kesalahan ini muncul jika Anda di- 
anggap tidak memiliki hak yang cukup un- 


tuk menjalankan program. 


Beberapa program, terutama yang sifat- 
nya setuid, diproteksi dari user atau group 
tertentu. Misalnya: 

$ Is -l /bin/su 
-EWwSE>x-——-) root  SU-User 27000 
2006-12-08 01:28 su 

Di sini terlihat bahwa hanya root dan 
anggota group “su-user” saja yang diizinkan 
mengakses /bin/su. 

Kadang-kadang Anda mengalami pro- 
gram yang baru Anda kopi atau upload 
tidak bisa dieksekusi dengan pesan error 
permission denied ini. Umumnya ini karena 
permission file belum ada bit x (execute), 
contoh 0644 dan belum 0755: 

S 1s -1 ketuk 
="W-i>-b-= 1 steven steven 373 
2007-05-05 06:42 ketuk 

Untuk menjalankan sebuah program, 
dibutuhkan bit x (execute) pada permission. 
Meskipun Anda root, kernel tetap akan me- 
nolak mengeksekusi sebuah program atau 
skrip yang tidak memiliki bit x. 

Untuk memperbaiki masalah ini, beri- 
kan bit x pada program: 

S chmod +x ketuk 
S ls -1 ketuk 
-UWxXG-xG-x I steven steven 3/3 


2007-05-05 06-42 ketuk 


Catatan: jika programnya adalah sebuah 
skrip, maka Anda bisa juga memanggil skrip 
ini dengan diawali nama interpreter/bahasa 
pemrogramannya. Dengan cara ini, Anda 
tidak membutuhkan bit x pada si skrip me- 
lainkan cukup bit r (read) saja. Contoh, jika 
ketuk pada contoh di atas adalah skrip Perl: 


supriyanto@example:— 


File Edit View Terminal Tabs Help 


[supriyanto@example ~]$ ls -l /bin/su 
-rwsr-Xr-X 1 root root 24284 Sep 28 2006 Mm 


[supriyanto@example ~]$ || 


Melihat permission dari perintah su. 








www.infolinux.web.id 


S perl ketuk 


Connection refused, Connection 
timed out, Connection reset by peer 
Tiga pesan kesalahan ini juga sering di- 
jumpai dalam bekerja di jaringan, dan 
seorang pemula kadang tidak mengerti jelas 
maksudnya dan bedanya satu dengan yang 
lain. Penyebab munculnya pesan-pesan kes- 
alahan ini memang beragam. 

Jika diterjemahkan, “connection re- 
fused” artinya permintaan koneksi kita di- 
tolak. Umumnya ini terjadi jika kita ingin 
menghubungi sebuah service yang sedang 
mati. Maksudnya mati di sini adalah tidak 
ada program (daemon, server) yang sedang 
mendengarkan (listen) di port yang ingin 
kita hubungi. Contoh, cobalah menghubungi 
sebuah port acak di komputer Anda sendiri: 

S telnet localhost 23056 

Teyine 127.0, 01l o0 

telnet; Unable tO COMME tO renote 
host: Connection reruvusecl 

Ini memang karena umumnya tidak ada 
daemon yang listen pada port tersebut. Ber- 
beda misalnya dengan port umum seperti 
80 (HTTP). Jika sistem Anda sudah diinstal 
web server: 

S telnet localhost 80 
Connected! tTO localhost, 
Escape character is ‘*]’. 

Ini artinya kita berhasil konek ke port 80 
untuk berbicara dengan web server. Tekan 
Ctrl-] (tahan tombol Control diikuti tekan 
tombol “]”) untuk keluar. 

Apa jadinya kalau webserver kita mati- 
kan? Misalnya: 

# /etc/init.d/apache2 stop 





www ym So 


File Edit View Terminal Tabs Help 


[supriyanto@example ~]$ Ls 
-rw-r--r-- 1 supriyanto 
k 

[supriyanto@example ~]$ 
[supriyanto@example ~]$ Ls 
-rwxr-xr-x 1 supriyanto 
k 

[supriyanto@example ~]$ || 





Ubah permission suatu file menjadi executable. 


(di distro tertentu mungkin Anda 
menggunakan sudo /etc/init.d/ 
apache2 stop). 

S telnet localhost 80 

meyin L2- 0.03Ls 0 

telnet: Umable to Comeet tO remote 
host Connection retused 

Kini hasilnya adalah Connection refused, 
karena tidak ada lagi program yang menden- 
garkan koneksi di port 80. Jadi kadang-kadang 
pesan kesalahan ini dapat dipakai untuk 
tujuan monitoring, karena menjadi indikasi 
apakah sebuah service hidup atau mati. 

Tapi bisa saja pesan Connection refused 
terjadi karena firewall. Misalnya, di firewall 
ada rule untuk me-REJECT paket remote 
ke port 25, untuk mencegah program di 
komputer lokal menghubungi SMTP server 
remote (dan melakukan spam, misalnya). 
Maka jika kita mencoba: 


supriyantoWws034:c 


File Edit View Terminal Tabs Help 


Trying LO Oi Lisi 
telnet: 


[supriyanto@ws034 ~]$ J 





Contoh pesan kesalahan telnet. 


www.infolinux.web.id 


[supriyanto@ws034 ~]$ telnet localhost 23056 = 


connect to address 127.0.0.1: Connection refused 
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused 





[<4 


[supriyanto@example ~]$ touch ketuk 2 
-l ketuk 
supriyanto © Jun 


chmod +x ketuk 
-l ketuk 
Supriyanto 0 Jun 


TUTORIAL PESAN 


19 08:23 ketu 


19 08:23 ketu 








$ telnet mx.yahoo.com 25 
Teyine 68.142.195.60,- 
telnet, Unable to Comeet tO remote 
hose Connection rervueecl 
Belum tentu berarti service SMTP di 
Yahoo! mati, tapi mungkin saja ada firewall 
yang membuat koneksi Anda gagal. 
“Connection timed out” artinya saat Anda 
mencoba menghubungi sebuah port remote, 
tidak ada jawaban balik dari ujung sana. Pe- 
nyebabnya dapat berbeda-beda: bisa saja 
koneksi Anda ke remote host memang amat 
lambat sehingga limit waktu koneksi yang 
ditetapkan terlampaui. Bisa juga terdapat 
firewall yang memblokir dengan men-DROP 
(bukan me-REJECT) paket-paket yang dikir- 
imkan sehingga permintaan koneksi Anda 
tidaklah pernah sampai ke tujuan. 
Bagaimana dengan “Connection reset 
by peer”? Pesan kesalahan ini terjadi jika 
koneksi dengan remote host sudah terjadi, 
namun putus. Penyebab putusnya bisa an- 
tara lain: program di remote host sengaja 
memutuskan koneksi. Ini pun penyebabnya 
bisa macam-macam: IP Anda tidak disukai 
oleh si program, sudah ada terlalu banyak 
koneksi dari IP atau blok IP Anda, program 
di sisi sana tewas karena satu dan lain hal, dll. 
Penyebab lain adalah masalah koneksi inter- 
net, misalnya jika Anda menggunakan dialup 
dan saluran telepon terputus atau hang up. 
Singkatnya, jika Anda mengalami prob- 
lem koneksi jaringan, perlu melihat dulu 
apakah penyebabnya di sisi sistem Anda, di 
sisi sistem remote, atau di antara keduanya 
(ISP, firewall gateway, proxy, di).ĝ 
Steven Haryanto (steven @masterwebnet.com| 


INFOLINUX = 09/2007 61 


TUTORIAL ZIMBRA DAN SAMBA 


erver Exchange dan PDC sudah menjadi “bagian hidup” bagi banyak perusahaan 


di Indonesia. Penulis yang pemula di dalam Linux, mencoba alternatif lain untuk 


menghormati hak cipta dan menekan biaya lisensi untuk perusahaan dengan 


menggunakan Zimbra dan Samba. 


Pengguna server Microsoft Windows NT 
sebagai PDC (Primary Domain Controller) 
dan server Microsoft Exchange sebagai 
server mail pasti sangat senang dengan 
fasilitas single login yang ditawarkan. 
Pembuatan dan maintenance userID dan 
password dikelola oleh server PDC. Server 
Exchange hanya mengelola mailbox. 
Untuk menekan biaya lisensi, marilah 
kita alihkan tugas tersebut ke open source 
Zimbra dan Samba di dalam Linux. 

Dalam proses transisi menuju era 
open source, penulis berasumsi bahwa 
peralihan back office (salah satunya serv- 
er) dilakukan paling awal. Untuk client/ 
workstation, dilakukan bersamaan dengan 
perubahan kebiasaan pengguna. 

Untuk penerapan di kantor, penulis 
menyiapkan satu komputer baru dengan 
instalasi baru Ubuntu 7.04.04. Pemilihan 
Ubuntu 7.04.04 ini disebabkan oleh data- 
base drivernya yang lebih komplit diban- 
ding versi sebelumnya. Penulis memilih 
distro Ubuntu karena proses instalasinya 
sangat sederhana, cocok dengan penulis 
yang masih pemula. Server yang penu- 
lis gunakan berisi prosesor Core 2 Duo, 
RAM 1 GB, harddisk SATA 160 GB, dan 
ethernet card Gigabit onboard (Marvell) 
yang dikenali langsung oleh Ubuntu 7.04 
saat instalasi. 


Persiapan sebelum instal 
Penulis menggunakan alamat IP yang 


tersedia di dalam jaringan. Untuk 


62 09/2007 E INFOLINUX 


penerapan oleh pembaca, penomoran IP 

bisa disesuaikan. Hal-hal umum yang kita 

siapkan sebelum instalasi: 

1. Domain e-mail. Dalam instalasi ini, 
penulis menggunakan sanjaya.com 
untuk domain e-mail. Jika Anda 
memiliki domain sendiri, dapat 
langsung digunakan. Zimbra melaku- 
kan pengecekan domain dengan host- 
name server. Jika server ini digunakan 
khusus internal, perlu dipersiapkan 
DNS record khusus IP internal. 

2. Nama Workgroup/Domain. Dalam 

Windows server, domain merupakan 


workgroup yang memiliki otenti- 


A "hosts (/etc) - gedit NRN 


File Edit View Search Tools Documents Help 


D e. D| 8 
New Open Save 
[| *hosts 


127.0.0.1 localhost 
# 127.0.1.1 pdc 
192.168.0.1 pdc.jakarta pdc 


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts 


1p6- Localhost ip6- loopback 
1p6- localnet 


1p6-mcastpref1x 
1p6- allnodes 
1p6-allrouters 
1p6-allhosts 


Gambar 1. Mengedit file hosts. 


Print... | Undo Redo 





kasi terpusat. Penulis menggunakan 
domain: BEKASI. Sebaiknya membuat 
Workgroup baru untuk server ini, agar 
proses berjalan dengan lancar. 


. Pembagian alamat IP. Server yang 


digunakan diberikan IP 172.20.1.17 
(netmask 255.255.0.0). Nama server 
yang akan digunakan adalah PDC, 
dengan lengkapnya pdc.sanjaya.com. 


. Dalam tulisan ini, diasumsikan DNS 


dan DHCP server untuk LAN sudah 
terinstall dengan baik dan WINS server 
(untuk DHCP client) diarahkan ke IP 
172.20.1.17. Jika belum terdapat DNS 
dan DHCP server lokal, semua assign- 


ag gg 


t Copy Paste Find Replace 





Ln 3, Col 12 INS 


www.infolinux.web.id 


ment IP diterapkan secara manual. Di 

dalam DNS server, A record pdc.san- 

jaya.org diarahkan ke IP 172.20.1.17, 
sedangkan MX record sanjaya.org 
diarahkan ke sanjaya.com. 

5. List user yang akan menggunakan 
server ini. Ada tools yang bisa di-down- 
load untuk migrasi dari server Exchange 
ke Zimbra di Gallery Zimbra. Dalam 
tutorial ini, penulis tidak membahas 
tools tersebut. 

6. Dalam melakukan instalasi penulis 


menggunakan otoritas root. 


Instalasi Zimbra dan service 
pendukung 

Dengan anggapan bahwa Ubuntu 7.04 
(standar) 
lan dengan baik, kita lanjutkan proses 


sudah terinstal dan berja- 


instalasi Zimbra dan Samba. Aplikasi 

Zimbra untuk Ubuntu kita download 

versi open source di www.zimbra.com, 

dan ambil versi 4.5.4 (jangan yang 4.5.5 

karena ada ketidakcocokan dengan zim- 

let ZimbraSamba). Selain itu, download 
juga beberapa zimlet dari Gallery: Zimbra 

LDAP Utils Extensions, ZimbraPosixAc- 

count, dan ZimbraSamba. 

Ada permintaan khusus agar Zimbra 

bisa terinstal dengan baik: 

1. Akan lebih baik kita berikan IP 
permanen untuk server ini. 

2. Kitaedit/etc/hosts, danbaris127.0.1.1 
kita remark. Zimbra akan menghenti- 
kan proses instalasi jika terdapat hosts 
dengan IP 127.0.1.1 ini. Perubahan ini 
kita kembalikan saat instalasi selesai. 
(Lihat gambar 1). 

3. File /etc/Isb-release kita edit, ubah 
parameter di DISTRIB RELEASE men- 
jadi 6. Perubahan ini kita kembalikan 
saat instalasi selesai. (Lihat gambar 
2). Penggantian ini diperlukan, karena 
instalasi Zimbra baru tersedia untuk 
versi 6. 

4. Kita ekstrak dulu instalasi Zimbra for 
Ubuntu, dan dijalankan proses insta- 
lasinya. Kekurangan file instalasi dapat 
kita ketahui saat proses ini. 

Cara menjalankan dengan langkah- 

langkah berikut: 

@ Ekstrak file instalasi Zimbra, zcs- 
4-5.4 (dengan perintah tar atau 
menggunakan Archive Manager). 

@ Masuk ke folder zcs. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ZIMBRA DAN SAMBA 


@ Jalankan ./install.sh (Lihat gambar 
2) 

Akan muncul file-file dibutuhkan yang 

belum ada (Lihat gambar 4). 


5. Catat kekurangan file/library yang tampil, 


dan gunakan Synaptic atau apt-get di 
terminal untuk install file tersebut. Setelah 
library terinstal semua, ulangi langkah 
instalasi di poin 4 di atas. Berikut ini hal- 
hal yang harus diperhatikan: 

@ Pada pertanyaan services yang harus 
diinstall, zimbra-ldap, zimbra logger, 
zimbra-mta, zimbra-snmp, zimbra- 
store, dan zimbra-spell, semuanya 
dijawab: Y (Yes). 

@ Thesystemwill bemodified. Continue 
[N] harus dijawab Y. 

@ Setelah selesai instalasi, akan muncul 
pertanyaan: 

DNS ERROR resolving MX for pdc. 


sanjaya.com 


Change domain name [Yes] : Y 
Create domain : sanjaya.com 
Done 
@ Menu instalasi akan muncul. Ada 
kewajiban untuk membuat password, 
yang bisa dilihat di menu dengan kode 


“# (Lihat gambar 5 kiri atas). Untuk 
masuk, tekan 6 lalu tombol Enter dan 
tekan 4, lalu tombol Enter. Isilah pass- 
word baru untuk administrasi Zimbra. 
Setelah selesai, tekan r dan [Enter] lalu 
a dan [Enter], Y dan [Enter]. Nama file 
config tidak perlu diubah. 

@ Pertanyaan terakhir, apakah akan 
mengirimkan e-mail pemberitahuan 
ke admin Zimbra. 

6. Kembalikan ke kondisi semula, dengan 
perubahan pada poin 2 dan 3. 

7. Dalam terminal, dengan menggunakan 
user zimbra, kita ubah dulu password 
root LDAP server: 

# su zimbra 

$ zmldappasswd root [password baru] 
S zmcontrol stop 

S Z2MmconeroL start 

S exit 

8. Install Zimbra LDAP Utils Extensions. 
Masuk ke folder /opt/zimbra/lib/ext 
dan buat folder zimbraldaputils. Ekstrak 
zimbraldaputils.jar dari zimbraldaputils. 
zip dan letakkan di folder yang baru 
dibuat tersebut. 

Restart server zimbra dengan urutan 

perintah di terminal: 


"Su zZimora 


.. G = =) - = - 
= - - - I - - 
== =- ` == = 





PT. DAXA CAKRAWALA NETWORKINDO 


CYBER BLD 10th Floor Jl.Kuningan barat no.8 Jakarta 12710 


Phone (021) 5268000 Fax (021) 5266444 
http://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 








POWERED BY: 


sc! D Sl) 





INFOLINUX = 09/2007 63 


TUTORIAL ZIMBRA DAN SAMBA 


a *isb-release (/etc) -gedit 2g Pen x rootopdc: /home/zimbrasinstall/zcs sam 


File Edit View Search Tools Documents Help Be Edi ee Tein el bbs Help 


be. eS X DB 


New Open Save | Print... | Undo Redo | Cut Copy Paste 


IQ ICA root@pdc:/home/zimbra-install/zcs# ./install.sh 

Find Replace Operations logged to /tmp/install.log.27046 

Checking for existing installation... 
zimbra-ldap...NOT FOUND 
zimbra-logger...NOT FOUND 
zimbra-mta...NOT FOUND 
zimbra-snmp...NOT FOUND 
zimbra-store...NOT FOUND 
zimbra-apache...NOT FOUND 
zimbra-spell...NOT FOUND 
zimbra-core...NOT FOUND 


[E] *lsb-release 


DISTRIB_ID=Ubuntu 
DISTRIB RELEASE-6 
DISTRIB CODENAME-feist 


DISTRIB DESCRIPTION-" Ubuntu 7.04" 





Gambar 2. Mengedit file Isb-release. 


7 Zmconerol sop 
> ZzMCOnErOL Stare 
9. Ekstrak File ZimbraPosixAccount.zip ke 
desktop, dan edit file config_template. 
xml di dalam folder zimbra_posixac- 
count. Contoh ada di gambar 6. 
Sesuaikan dengan konfigurasi domain 
yang akan kita buat (sanjaya.com): 
> IdapSutiix di isi dengan : 
dc-sanjaya, dc-com 
Satukan dalam file zimbra posixac- 
count.zip semua file di dalam folder 
zimbra posixaccount termasuk config 
template.xml yang kita edit tadi. File- 
file tersebut berada pada posisi paling 
atas di zimbra posixaccount (bukan di 
bawah folder di bawahnya). 
10.Lakukan hal yang sama dengan file Zim- 
braSamba. 
11.Dari komputer tersebut, dengan meng- 
gunakan Firefox masuk ke web admin 
Zimbra, https://localhost:7071/zimbra- 
Admin (Lihat gambar 7). 
Masuk ke menu “Admin Extensions”, 
lalu klik Deploy New. Upload zimbra_ 
posixaccount.zip yang sudah diedit tadi, 
lalu klik Deploy. Lakukan hal yang sama 
dengan zimbra_samba.zip. 
12.Edit file /etc/environment, tambahkan 
baris berikut: 
LD LIBRARY PATH=/opt/zimbra/lib: / 
trans Lil 
Karena kita belum berencana me-restart 
server ini, maka ketik di terminal: 
# export LD LIBRARY PATH-/opt/ 
Zimbra/lab:/usr/lib 
Untuk sementara, kita beralih untuk 
instal modul PAM-LDAP & NSS-LDAP, 
serta server Samba. 


64 09/2007 E INFOLINUX 





Ln 3, Col 1 INS 


Press Return to continue 





PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE. 
ZIMBRA, INC. ("ZIMBRA") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU 
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING 
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY 
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS 
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT. 


License Terms for the Zimbra Collaboration Suite: 


| 


| 
http://www.zimbra.com/license/collaboration suite collective license 1.0.htmi | 





Gambar 3. Menjalankan script install. 


Instalasi PAM dan NSS LDAP 


Dengan menggunakan terminal, ketik: 
# apt-get install libpam-ldap 
Akan muncul dialog, dan diminta untuk 
memasukkan beberapa parameter, antara 
lain: 

@ LDAP server, diisi dengan Idap://pdc. 
sanjaya.com/. 

@ Search base, diisi dengan domain e-mail 
: dc=sanjaya,dc=com. 

@ Version diisi dengan 3. 

@ Use local root database admin: Yes. 

@ Does the LDAP database reguire login: 
Yes. 

@ LDAP account for root: uid-zimbra, 
cn-admins,cn-zimbra. 

@ LDAP root access password, lihat pass- 
word LDAP yang kita ganti saat instal 
zimbra di atas. 

@ Unprivileged database user : uid-zimbra, 
cn-admins,cn-zimbra. 

@ Password, sama seperti password root di 
atas. 


Selanjutnya di terminal, ketik: 
# apt-get install libnss-ldap 
Pertanyaan yang muncul dijawab sama 
seperti instalasi libpam-ldap. 


Konfigurasi Zimbra LDAP 
Untuk mengintegrasikan Samba ke dalam 
LDAP, dibutuhkan samba.schema. File 
skema tersebut ada dalam paket insta- 
lasi samba-doc. Untuk mendapatkan file 
tersebut, kita install dulu Samba dan doc- 
nya dengan menggunakan perintah di 
terminal: 
# apt-get install samba samba-doc 
Setelah terinstal semua, masuk ke folder 


/usr/share/doc/samba-doc/examples/ 
LDAP, dan ekstrak file samba.schema di 
dalam samba.schema.gz ke folder /opt/zim- 
bra/openldap/etc/openldap/shema. 

Lalu edit file /opt/zimbra/conf/slapd. 
conf.in, tambahkan di bawah blok “include” 
yang ada: 

include /opt/zimbra/openldap/etc/ 
openldap/schema/nis.schema 
include /opt/zimbra/openldap/etc/ 
openldap/schema/samba. schema 

Tambahkan juga di baris paling bawah: 

# index untuk PAM 
index uidNumber eq 
index gidNumber eq 


index memberUID eq 


# index untuk Samba 
index sambaSID eq 
index sambaPrimaryGroupSID eq 
index sambaDomainName eq 
Setelah disimpan, jalankan perintah 
berikut sebagai user zimbra (su zimbra -): 
$ zmprov mcf #zimbraAccountExtraObje 
ctClass posixAccount 
$ zmprov mcf #zimbraAccountExtraObje 
ctClass sambaSamAccount 
Lalu restart services zimbra dengan 
perintah zmcontrol stop / start seperti 
sebelumnya. 


Instal dan konfigurasi Samba 

Ada banyak cara untuk mengonfigurasi 
Samba sesuai kebutuhan. Dalam pembuatan 
server ini, saya mengonfigurasikan Samba 
untuk menggunakan ZimbraLDAP untuk 
pengecekan password dan bertindak sebagai 
PDC untuk domain BEKASI dan sebagai 
WINS server untuk jaringan. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL ZIMBRA DAN SAMBA 


domain master - yes 





rootopdc: /home/zimbrasinstall/ZCcS 


File Edit View Terminal Tabs Help local master - yes 





Checking for prereguisites... 
NPTL. . . FOUND 
sudo...FOUND sudo-1.6.8p12-4ubuntu5 
libidn11...FOUND Libidn11-0.6.5-1buildl 
curl...MISSING 
fetchmaiL...MISSING 
Libpcre3...MISSING 
Libgmp3c2...MISSING 
Libexpatl...FOUND Libexpat1-1.95.8-3.4buildl 


[homes] 
comment = Home Directories 
browseable =no 


read only = No 


Libxm12...FOUND libxm12-2.6.27.dfsg-lubuntu3 Tania Vers = iss 
Libstdc++6...FOUND lLibstdc++6-4.1.2-Qubuntu4 

Libstdc++5...FOUND Libstdc++5-1:3.3.6-15ubuntul 

openssl...FOUND openssl-0.9.8c-4buildl [departemen] 


comment = Folder Departemen 
###ERROR### 


path = /home/share/group/%G 
One or more prerequisite packages are missing. 


Please install them before running this installer. NNR WES = Ce 


locking = no 
Installation cancelled. 
read only = No 


root@pdc: /home/zimbra-install/zcs# 





Gambar 4. Pesan kesalahan karena kekurangan file. [net logon] 


comment = Network Logon Service 
Berikut konfigurasi Samba dalam smb. 


spassword:“ %n\n *password\supdated\ path = /var/lib/samba/netlogon 


cont: ssuccessfully* guest ok = yes 


[global] 

workgroup = BEKASI 

netbios name = PDC 
winbind nested groups = no 
oe level = 33 
pesenan = wes 


enable privileges = yes 


server string = Sh server (Samba, 


Ubuntu Lanux) 

wins Support =yes 

dns proxy = mo 

name resolve order = wins bcast 
hosts 

log file = /var/log/samba/log.%m 
log level = 3 

max log size = 1000 

syslog, only no 


syslog = 0 


panic action = /usr/share/samba/ 


panle-action 3d 
security = user 
encrypt passwords = true 


ldap passwd sync = yes 


passdb backend = ldapsam:ldap://pdc. 


sanjaya.com/ 


idap admin dn = wid=Zzimera, cn=admin 


S, Ch=zimbra 
ldap suffix = dc=sanjaya,dc=com 
Idap group Suriix — ou—groups 


ldap user suffix = ou=people 


ldap machine suffix = ou=machines 


obey pam restrictions = no 


passwd program = /usr/bin/passwd $u 
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\ 


spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\ 


www.infolinux.web.id 





domain logons = yes 


logon path = \\%N\departemen\profile 


logon home \\SN\departemen 
legom seript — logon. bat 
add user script = /usr/sbin/adduser 


--quiet --disabled-password --gecos 


o 


u 
add machine script = /usr/sbin/ 
adduser --shell /bin/false -- 
disabled-password --quiet --gecos 
machine account --force-badname %u 


socket options = TCP NODELAY 


locking = no 


share modes = 


[profiles] 

comment = Use 
path = /var/l 
readonly — 1 


[profdata] 

comment = Pro 
Bath = /var/ 
peed souly.— ii 


E rootopdc: /home/zimbrasinstall/zcs 


File Edit View Terminal Tabs Help 


5) zimbra-ldap: 
6) zimbra-store: 
+Create Admin User: 
+Admin user to create: 
******* Admin Password 
+Enable automated spam training: 
#Spam training user: 
#Non-spam(Ham) training user: 
+Global Documents Account: 
+SMTP host: 
+Web server HTTP port: 
+Web server HTTPS port: 
+Web server mode: 
+Enable POP/IMAP proxy: 
+IMAP server port: 
+IMAP server SSL port: 
+POP server port: 
+POP server SSL port: 
+Use spell check server: 
+Spell server URL: 


7) zimbra-mta: 
8) zimbra-snmp: 
9) zimbra-logger: 
10) zimbra-spell: 
r) Start servers after configuration 
s) Save config to file 
x) Expand menu 
q) Quit 


Address unconfigured (**) items (? - help) [| 


Gambar 5. Tanda belum membuat password. 


Enabled 
Enabled 
yes 


admin@sanjaya.com 


UNSET 
yes 


spam. iantipbeft@sanjaya.com 
ham. vzcymxlal@sanjaya.com 
wiki@sanjaya.com 


pdc.sanjaya.com 
80 

443 

http 

no 

143 

993 

110 

995 

yes 


http://pdc.sanjaya.com:7780/aspell.php 


Enabled 
Enabled 
Enabled 
Enabled 
yes 


no 


rs profiles 
ib/samba/profiles 


O 


file Data Share 
ib/samba/profdata 





INFOLINUX = 09/2007 65 


TUTORIAL ZIMBRA DAN SAMBA 


profile acls = Yes 


[share] 

comment = Tempat Tukar-Menukar Files 
writable = yes 

create mask = 0664 

directory mask = 0775 


path = /home/share/everyone 


[printers] 

comment = All Printers 
brewseable =) noe 

path = /tmp 

printable = yes 
publiue)— no 

writable = no 


create mode = 0700 


kontes 
Comment nee Dial verre 
path - /var/lib/samba/printers 
browseable - yes 
read only - yes 
guest ok = no 
Simpan konfigurasi di atas. Agar Samba 
bisa berkomunikasi dengan LDAP, kita ha- 
rus menyimpan password root LDAP di 
Samba dengan perintah: 
# smbpasswd w passwordbaru 
Passwordbaru di atas, merupakan pass- 
word root dari ZimbraLDAP yang telah kita 
simpan pada proses instalasi di atas. 
Restart kembali services zimbra dengan 
perintah zmcontrol stop / start seperti se- 


G” Applications Places System @ae 


e Zimbra Administration - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


conng template.xmi (/home/zimbrasinstali/zimbra posixaccount) -gedit 


File Edit View Search Tools Documents Help 


` 


chan al 


New Open Save 


i 





Undo Redo 


[ | config_template.xml 


<zimletConfig name=" 
<global> 


a 
Cut Copy Paste 





D & 


Find Replace 


9 DO 





<property name="LoginShells">/bin/bash, /bin/sh, /bin/false</property> 
<property name="homePath">/home/users/%u</property> 
<property name="gidBase">10000</property> 
<property name="u1dBase">10000</property> 
<property name=" LdapSuffix" -dc-sanjaya, dc=com</property> 
<property name=" LdapGroupSuf fix" >ou=groups</property> 


</global> 
</zimLetConfig> 


Gambar 6. Mengedit file config_template. 


belumnya, lalu restart service Samba: 
/etc/init.d/samba restart 
Login ke web admin Zimbra, masuk ke 
menu Samba Domain. Jika instalasi sukses, 
domain (BEKASI) yang kita buat akan mun- 
cul di list. Lihat gambar 8. 


Konfigurasi pam Idap dan nss Idap 
Kita perlu mengubah konfigurasi pam 
dan nss, agar server linux secara otomatis 
melakukan pengecekan ke server LDAP 
(Zimbra) saat ada akses ke userID dan pass- 
word. 

Edit file /etc/libnss-Idap.conf, pastikan 
konfigurasinya sudah benar (dengan asumsi 
password LDAP adalah “passworbaru’). 


base dc=sanjaya,dc=com 


GB M monu 9, 11:03 
L-J] 
o 


E-D- S & A IR nttpsunocanost:7o7vzimbrandming I) Gefoooge W 


Hn ees ee 





DE @ root@pdc: /home/zimbra-install/zcs ‘= (zimbra-install - File Browser] |@ Zimbra Administration - Mozilla Firefox | 


Gambar 7. Halaman login ke Zimbra Admin. 


66 09/2007 E INFOLINUX 





Ln 11, Col 1 INS 


host pdc.sanjaya.com 

banddn vid=Z1mMere, cnh=admins, 
Cn=zimbra 

bindpw passwordbaru 

rootbinddn Uid=Zimbra, Ch=admins, 
cn=zimbra 

Samakan konfigurasi di file /etc/pamd_ 
ldap.conf dengan /etc/libnss-ldap.conf di 
atas. 

Lihat /etc/libnss-ldap.secret, dan pasti- 
kan bahwa password tertulis dengan benar. 
Copy file tersebut ke /etc/pam_ldap.secret. 

Edit file /etc/nsswitch.conf, ganti baris 
berikut: 

passwd: compat 
Group: conpae 
dengan 

passwd files ldap 
group files ldap 

Perubahan tersebut akan membuat nss- 
witch untuk menggunakan LDAP saat men- 
cari uid dan gids. 

Ubah /etc/pam.d/common-account, se- 
hingga terbaca sebagai berikut: 

account SUPNICIENE pam Unix so 
account suficient pam ldap. so 

Ubah /etc/pam.d/common-auth, se- 
hingga terbaca sebagai berikut: 

cutn susnetent pam Unix so 
auth sufficient pam_ldap.so 

Ubah /etc/pam.d/common-password, 
sehingga terbaca sebagai berikut: 

password sufficient pam unix.so 
password sufficient pam ldap.so 

Ubah /etc/pam.d/common-session, se- 
hingga terbaca sebagai berikut: 

session SUEMICIENE pem Unix. go 


Session surficient pam ldap so 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL ZIMBRA DAN SAMBA 


49 Applications Places System @-a 


e Manage Samba Domains - Mozilla Firefox 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


ml i Monjul 9, 14:50 G Applications Places System @ce 
LL e 


File Edit View History Bookmarks Tools Help 


Manage Posix Groups - Mozilla Firetox 


S  Monjul 9, 16:21 (VJ 
[=] 











€->- EO Om 

















| 


























| EZ Manage Samba Domains @ | | ftp://172.20.0...mbra/smb.conf | 





E- >- E O @ E epsona O O a Gabe z 











m SEN poe —— — = = = ee = Saas 
ELIN Dr | | BD | @ search @) Help Search | Advanced Search | 


p— | | 


| & Accounts | 
FE #4 Aliases 
€ 4g, Distribution Lists 

| 

= {Ê} Resources 


taja 

F x @ dh Class of Service 
ke a @ Domains 

| =f | a H Servers 

| EZ Zimlets 

ef Admin Extensions 
& Global Settings 


EZ Posix Groups 
EZ Samba Domains 


DB Server Status 
© lag Server Statistics 
a a Mail Queues 





S-1-5-21-173586659-247941037-1174165803 





ECL 


| Manage Posix Groups | 
| e 5 


i & Accounts 

| 8 2B Aliases 

(| 4% Distribution Lists 
SB @ Resources 


| eG Admin Extensions 
& Global Settings 


| EZ Posix Groups 


| 


localhost:7071 & 

















ls! samba - File Br... 


(m) BI root@pdc: /opt/... 
Gambar 8. Contoh domain BEKASI. 





Administrasi domain 
ZimbraSamba dapat kita tes dengan mem- 
buat Group (Posix) lebih dulu. (Lihat gam- 
bar 9). Untuk SambaGroupType, isi dengan 
2 sebagai angka default. 

Untuk mengecek apakah group dalam 
domain Samba sudah terintegrasi dengan 
baik, ketik di terminal dengan privilege 
root: 

# getent group 

Group yang tadi dibuat, seharusnya ikut 
terlihat dengan perintah tersebut. 

Selanjutnya, kita buat user, ke menu 
Account, klik New. Isi semua field yang 
dibutuhkan, dan lanjutkan dengan Next. 
Setelah layar Advance, akan muncul 
dua layar baru, yaitu Posix dan Samba 
Domain. Setelah kita klik Finish, user baru 
dapat dicek di terminal dengan mengetik 
perintah: 

# getent passwd 

Untuk folder Home, kita buat secara 
manual di server, sesuai dengan profile yang 
telah ditentukan di halaman Samba saat 
pembuatan user. Selanjutnya, masuk ke web 
zimbraAdmin, hapus alias root@sanjaya. 
com, lalu ketik di terminal: 

smbpasswd -a root 

Langkah berikutnya, membuat group 
“Domain Admins” menggunakan web zim- 
braAdmin, pada pembuatan group posix 
di bagian Samba pilih “Special Windows” 
group type “Domain Admins”. Lalu sebagai 
root di terminal, ketik perintah: 

net rpc rights grant “BEKASI\ 
Domain Admins” SeAddUserPrivilege 
SeMachineAccount Privilege 


SePrintOperatorPrivilege 


68 09/2007 E INFOLINUX 


(ex) InfoLinux on m... || (2 smb.conf (/etc/s... || les) InfoLinux on mis... OI fa 


Gambar 9. Samba Group type. 


Menambahkan komputer berbasis 
Windows ke domain 

Pada komputer Windows (NT/2000/XP), 
login sebagai administrator lokal, dan gabung 
ke domain Samba ini seperti penggabungan 
biasa. Gunakan user yang anggota “Domain 
Admins” untuk verifikasi saat pendaftaran ini. 

Setelah proses pendaftaran selesai, bisa di- 
lihat dengan perintah ldapsearch. Contoh jika 
nama komputer clientnya BEKCLIENTOO1: 

/opt/zimbra/openldap/bin/ 

ldapsearch -h bekasi | grep 
Pesen 

Seharusnya muncul jawaban kurang 
lebih sebagai berikut: 

# bekclient001$, machines, 

Sanjaya.com 

dn: uid-bekclient001S,ou-machines, 

dc=sanjaya, dc=com 

uid: bekclient001$ 

Dengan munculnya nama komputer 
tersebut server sudah siap digunakan. Jika 
ingin menambahkan fasilitas Zimbra, dapat 
download Zimlet di Gallery Zimbra. Koneksi 
email bisa menggunakan POP3/IMAP atau 
webmail http://pdc.sanjaya.com yang lebih 
lengkap fasilitasnya. 

Jika kita ingin membuat komputer lain 
yang berbasis Linux untuk menggunakan 
account yang sama, setara dengan client 
Windows yang lain, ada beberapa setting 
yang harus kita terapkan. Instal PAM dan 
NSS LDAP pada client atau server ini. 
Setelah itu, kita samakan juga konfigurasi 
pam. Idap dan nss. Idap seperti pembahasan 
sebelumnya. Saat kita restart komputer ini, 
account yang terdapat di Zimbra sudah bisa 
digunakan di komputer baru ini. 


Samba domain BEK A ~] 
(vi Special Windows group 


Special Windows group type 


SambaSID*| S-1-5-21-173586659-247941037-1174165803-2100: | 
sambaGroupType* 
displayName 





localhost:7071 & 








(m) root@pdc: /opt/... || (æ= samba - File Br... lea) InfoLinux on m... || (2 smb.conf (/etc/s... || (cal InfoLinux on mis... OCI fa 





Back-up dan restore Zimbra 
Zimbra yang kita install ini merupakan 
versi OpenSource. Untuk versi ini Backup 
dan Restore tidak ada dalam menu adminis- 
trasi Zimbra. Kita dapat melakukan back-up 
secara manual dengan cara sebagai berikut: 

# su zimbra - 

S zmeconerol stop 

$ exit 

Perintah di atas untuk menghentikan 
dulu server Zimbra. 

# cp -rp /opt/zimbra [lokasi backup] 

Ini merupakan perintah copy folder zim- 
bra. Lokasi back-up yang digunakan sesuai 
dengan otoritas user yang dipakai. Besarnya 
space back-up disesuaikan dengan besarnya 
space yang digunakan zimbra. Setelah copy 
selesai, hidupkan kembali services Zimbra: 

# su zimbra - 
S zmcontrol start 
S exit 

Hasil copy-an di [lokasi backup] tersebut 
bisa kita mampatkan dulu dengan perintah 
tar, atau langsung ditulis ke tape backup jika 
Anda memilikinya. 

Untuk restore-nya, pastikan bahwa ver- 
si yang sama telah terinstall dengan baik. 
Setelah siap untuk restore, matikan dulu 
server Zimbra dengan perintah zmcontrol 
stop. Gunakan perintah cp untuk mengkopi 
backup zimbra ke folder /opt/zimbra. 

Jika restore sudah selesai tapi ada 
masalah dengan permission, sebagai user 
zimbra gunakan perintah: 

$ /opt/zimbra/libexec/zmfixperms 

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Zim- 

bra, bisa dilihat di http://wiki.zimbra.com Â 
Indra Sanjaya [indsan@gmail.com] 


www.infolinux.web.id 







Tugas menjadi seorang sistem administra- 
tor, terkadang banyak berhubungan dengan 
penjadwalan tugas yang harus dijalankan 
secara berkala dalam kurun waktu tertentu 
pada sistem Linux. Salah satu contoh 
pekerjaan ini, di antaranya adalah pekerjaan 
merotasi file log sehingga kapasitas filesys- 
tem menjadi tidak penuh, back-up data, dan 
konek ke time server untuk menjaga agar 
sistem time Anda selalu di sinkronisasi. 

Tugas lain yang tidak ada kaitannya dengan 
sistem, terkadang juga membutuhkan utiliti 
penjadwalan tugas yang dapat menjalankan 
tugas pada kurun waktu tertentu. Misal, jika 
ingin men-download suatu file yang lumayan 
besar pada saat load sistem Internet sedang 
tidak ada yang menggunakan. 

Untuk melakukan hal ini, sudah tersedia 
sejumlah utiliti di Linux yang berfungsi untuk 
melakukan hal ini. Salah satu yang paling 
banyak digunakan dan cukup andal untuk 
kebutuhan ini adalah cron dan at. Kedua 
aplikasi ini biasa dikemas secara default oleh 
kebanyakan distro Linux, karena kemuda- 
han penggunaan dan kestabilan aplikasi ini. 
Utilitas Cron yang dibuat oleh Paul Vixie ini, 
dapat menjalankan suatu perintah sesuai 
dengan waktu dan hari yang telah ditentukan. 
Dengan ini, Anda tidak perlu lagi menunggu 
untuk sekadar menjalankan suatu perintah 
pada waktu yang Anda inginkan. 

Utiliti at yang dibuat oleh Thomas Koenig, 
juga dapat digunakan untuk menunggu, men- 
jalankan, atau menghapus suatu tugas, untuk 
kemudian dieksekusi. Perbedaannya dengan 


www.infolinux.web.id 


cron, at lebih cocok digunakan untuk kebu- 
tuhan penjadwalan yang dilakukan dalam 
tempo satu kali saja. Hal ini berbeda den- 
gan cron yang ditujukan untuk penjadwalan 
tugas yang dilakukan secara berulang. 

Pada tutorial kali ini, akan dibahas 
beberapa hal yang berkaitan dengan 
penjadwalan tugas di Linux dengan meng- 
gunakan crontab dan at. 


Menjalankan tugas setiap kurun 
waktu tertentu 

Untuk dapat menjalankan tugas dalam 
interval waktu tertentu, kita dapat meng- 
gunakan utiliti cron, yang terdiri dari 
crond daemon dan sekumpulan tabel yang 
mendeskripsikan apa yang akan dilakukan 
dan berapa lama frekuensi itu berlangsung. 
Daemon akan berjalan setiap waktu dan 
menngecek crontabs untuk menentukan apa 
yang dibutuhkan. Para pengguna dapat me- 
manajemen crontab dengan menggunakan 
perintah crontab. Daemon crond biasanya 
dapat berjalan dengan menggunakan proses 
init pada saat startup sistem. 

Sebagai latihan, dalam contoh berikut kita 
akan membuat sebuah bash script sederhana, 
yang kemudian kita gunakan crontab untuk 
mensetup cron job. Skrip ini dapat menampil- 
kan hari dan waktu yang sedang berjalan pada 
saat itu, sehingga pada saat cron berjalan, 
kita akan mengetahui output dari skrip ini. 
Mengonfigurasi entiti crontab membutuh- 
kan string dengan escaped shell metacharac- 
ter, sehingga cara ini lebih mudah dilakukan 


TUTORIAL GRON DAN AT 


da suatu waktu, mungkin Anda membutuhkan sistem bekerja pada tengah malam ketika 
enggunaan sistem dalam kondisi tidak sibuk. Atau Anda menginginkan suatu pekerjaan 
yang dilakukan secara harian atau mingguan secara otomatis? Jika ya, gunakan saja aplikasi 


cron dan at yang memiliki kemampuan untuk penjadwalan tugas secara periodik. 


dengan menggunakan parameter dan perin- 


tah yang simpel. Dalam contoh ini, perintah 


echo akan menjalankan skrip yang terdapat 


pada /home/supriyanto/mycrontab.sh, tanpa 


menggunakan parameter. Berikut listing my- 


crontab.sh. 


#!/bin/bash 


echo “It is now S (date 4$T) on 


S (date +%A)” 


Membuat sebuah crontab 


Untuk membuat sebuah crontab, Anda 


dapat menggunakan perintah crontab di- 


tambah dengan option -e (untuk “edit”) 


option. Perintah tersebut secara otomatis 


akan membuka editor vim, jika Anda tidak 


mendefinisikan editor lainnya di environ- 
ment variabel EDITOR atau VISUAL. 


Setiap entri yang terdapat pada crontab 


terdiri atas enam bagian, yaitu: 


ar ae De ee 


Menit. 

Jam. 

Hari dalam sebulan. 
Bulan dalam setahun. 
Hari dalam seminggu. 


String atau perintah yang akan dieksekusi 


oleh sh/bash. 


Penjelasan masing-masing field: 

Menit dan jam berkisar antara 0-59 dan 
0-12. 

Entri hari dalam sebulan dan bulan dalam 
setahun, berkisar antara 1-31 dan 1-12. 
Hari dalam seminggu berada dalam 
kisaran 0-6, di mana 0 adalah Minggu. 


INFOLINUX = 09/2007 69 


TUTORIAL CRON DAN AT 





supriyanto@debian: ~ 
File Edit View Terminal Tabs Help 
supriyanto@debian:-$ cat mycrontab.sh 
#!/bin/sh 
echo "It is now $(date +%T) on $(date +%A)" 
supriyanto@debian:~$ || 





Isi skrip mycrontab.sh. 


@ Hari dalam seminggu, dapat juga di tulis 
sebagai sun, mon, tue, dan seterusnya. 

@ Fieldkeenam adalah inti dari entri ini. Field 
ini mendefinisikan string yang selanjutnya 
akan dijalankan oleh sh. Tanda persen (%) 
di terjemahkan sebagai ganti baris. Jadi jika 
Anda tetap menginginkan penggunaan a% 
atau karakter spesial lainnya, Anda dapat 
memisahkannya dengan menggunakan 
backslash (\). Baris yang mengandung % 
pertama akan di teruskan ke shell, di mana 
semua baris setelah Yo akan diteruskan 
sebagai standar input. 


Period 
Beragam waktu yang berhubungan dengan 
fields, juga dapat menspesifikasikan indi- 
vidual value, range of value, seperti 0-10 
atau sun-wed, atau daftar pemisahan koma 
dari jangkauan dan nilai individual. Cara 
mendefinisikan entry crontab untuk perin- 
tah yang telah kita buat sebelumnya, akan 
terlihat seperti baris berikut: 

0,20,40 22-23 * 7 fri-sat /home/ 

supriyanto/mycrontab.sh 

Dalam contoh di atas, perintah akan di- 

jalankan setiap menit ke 0, 20, dan 40 (setiap 
20 menit), antara jam 10-11 malam di setiap 
hari Jumat dan Sabtu yang terdapat selama 
bulan Juli. Anda dapat melihat option lengkap 
crontab di manual page crontab. 


Bagaimana dengan output-nya? 

Setelah mengikuti perintah di atas, dan 
memasukkan perintah tersebut ke dalam 
crontab, mungkin sebagian Anda ada yang 
bertanya dimana hasil outputnya? Keban- 
yakan perintah di desain agar dapat menggu- 
nakan cron dengan kemampuan menghasil- 
kan output log menggunakan syslog. Setiap 
output akan di berikan ke stdout untuk di 


70 09/2007 @ INFOLINUX 


e Edit View Terminal Tabs Help 
h dom mon dow 


ELLISIV UU UtLuUr UT 














- INSERT -- 


m command 
,20,40 22-23 * 7 fri-sat /home/supriyanto/mycrontab. shi 


crontab + (/tmp/crontab. QLbazn) - VIM 








2,56 ALL 


Mengedit file crontab untuk menjalankan skrip mycrontab.sh. 


kirimkan ke mail user yang bersangkutan. 
Berikut contoh output cron yang dihasilkan. 
From root@debian.example.com Wed 
Aug 1 03:40:01 2007 
M-Original-lo: Supriyanto 
Subject: Output trom your job 
ib 
To: supriyanto@debian.example.com 
Date: Wed, 1 Aug 2007 03:40:00 
+0700 (WIT) 


From: root@debian.example.com (root) 


It is now 03:40:00 on Wednesday 
Crontab yang Anda buat dengan perintah 
crontab, akan disimpan pada direktori /etc/ 
spool/cron, dalam folder nama user yang 
membuatnya. Jadi pada contoh diatas, 
hasilnakan disimpan pada disimpan pada 

direktori /etc/spool/cron/supriyanto. 


fetc/crontab 
Sebagai tambahan file user crontab yang ter- 
dapat di /var/spool/cron, cron juga mengecek 
/etc/crontab dan file-file yang terdapat dalam 
direktori /etc/cron.d. Sistem crontab ini, 
memiliki satu tambahan field antara entry 
field kelima dan keenam. Tambahan field 
ini menspesifikasikan nama user yang men- 
jalankan perintah tersebut, yang biasanya 
adalah user root. Isi file /etc/crontab mung- 
kin akan terlihat seperti contoh berikut: 
SHELL=/bin/bash 
PATH-/sbin: /bin: /usr/sbin: /usr/bin 
MAILTO-root 
HOME-/ 


# run-parts 

Ol * * * * Foot run-parts /ete/cron. 
hourly 

02 4 * * * root run-parts /etc/cron. 


daily 


22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron. 
weekly 
42 4 1 * * root run-parts /etc/cron. 
monthly 
Pada contoh ini, terlihat jelas kalau 
pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh perin- 
tah run-parts, dimana skrip tersebut men- 
jalankan /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, 
dan sebagainya. File /etc/crontab dapat 
dengan mudah mengontrol waktu untuk 
menjalankan tugas. Crontab juga dapat 
menyertakan shell variables assigment yang 
dapat di set sebelum perintah dijalankan. 


Anacron 
Cron hanya dapat bekerja dengan baik pada 
sistem yang berjalan secara berkelanjutan. 
Untuk sistem yang sering kali dimatikan, se- 
perti misal laptop, aplikasi lain yang bernama 
anacron dapat menangani penjadwalan tugas 
yang dilakukan perhari, perminggu, atau per- 
bulan dengan menggunakanutilitas cron. Ana- 
cron tidak dapat menangani tugas per-jam. 
Anacron meletakan file timestamp 
pada /var/spool/anacron untuk mencatat 
setiap tugas yang sedang berjalan. Saat ana- 
cron berjalan, aplikasi ini akan memeriksa 
apakah masih terdapat sejumlah tugas pada 
hari itu, dan menjalankan kembali tugas itu 
jika memang diperlukan. Tabel dari peker- 
jaan yang dilakukan oleh anacron disimpan 
dalam file /etc/anacrontab, yang memiliki 
perbedaan format dengan file /etc/crontab. 
Sama halnya dengan file /etc/crontab, file / 
etc/anacrontab, juga menyediakan beberapa 
parameter konfigurasi. Setiap tugas terdiri 
atas empat field, yakni: 
1. Period. 
2. Delay. 
3. Job Identifier. 
4 


. Command. 


www.infolinux.web.id 


TUTORIAL CRON DAN AT 


: supriyanto@debian; ~ = | (EN! |< 
File Edit View Terminal Tabs Help . l 

# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab' 

# command to install the new version when you edit this file 

# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields, 


To: supriyanto@debian.example.com 
Date: Wed, 1 Aug 2007 04:31:00 


+0700 (WIT) 


SHELL-/bin/bash 


MAILTO=root 
HOME=/ 


# m h dom mon dow user command 


17 * Shi k root 
25 6 Tt root 
rts --report /etc/cron.daily ) 
47 6 2 oY root 
rts --report /etc/cron.weekly ) 
52 6 Ls feat 


rts --report /etc/cron.monthly ) 
# 


"/etc/crontab" 19L, 745C written 
Isi file /etc/crontab. 





Penjelasan masing-masing field: 

@ Period merupakan angka dalam hari, 
tetapi mungkin hanya dispesifikasikan 
sebagai @monthly untuk memastikan 
bahwa suatu tugas berjalan hanya sekali 
dalam sebulan. 

@ Delay merupakan angka dalam hitungan 
menit, untuk menunggu setelah tugas 


dilakukan dengan tujuan untuk menjalan- 


# that none of the other crontabs do. 


PATH-/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin: /usr/bin 


cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly 
test -x /usr/sbin/anacron || 


test -x /usr/sbin/anacron || 


test -x /usr/sbin/anacron | | 


(cd / & run-pa 
(cd / & run-pa 


(cd / && run-pa 


7,15 50% | 


tidak digunakan. Sedangkan, option -m di- 
gunakan untuk mengirimkan email ke user 
ketika tidak terdapat stdout dari perintah 
yang dijalankan. Option -v menampilkan 
waktu ketika tugas akan dijalankan sebelum 
membaca tugas. Waktu juga dapat ditampil- 
kan sebagai output. 

Perintah berikut akan menjalankan skrip 
mycrontab.sh yang Anda buat sebelumnya. 





From: supriyanto@debian.example.com 


(supriyanto) 


It is now 04:31:00 on Wednesday 
Selain menggunakan spesifikasi waktu 

seperti contoh di atas, kita juga dapat 
menggunakan spesifikasi waktu yang lebih 
kompleks seperti contoh berikut. 

S at -£ mycrontab.sh 10pm tomorrow 

jlo ab Wal Wie) 2 ZR aon Doon 
$ at -f mycrontab.sh 2:00 tuesday 
jee 8 at Tue Aug 7 02:00:00 2007 
S at -=£ nyesontab sh 2:00 July 11 
job 9 at Fri Jul 11 02:00:00 2008 


S at -f mycrontab.sh 2:00 next week 
job 10 at Wed Aug 8 02:00:00 2007 
Perintah at juga memiliki option -g, 
untuk meningkatkan waktu gueue sehingga 
menambah hasil yang baik bagi suatu tugas. 
Selain perintah at, terdapat juga sejumlah 


perintah batch yang lain, yang hanya dapat 


kan tugas sebenarnya sebelum memulai- $ at -f mycrontab.sh -v 04:31 menjalankan tugas pada saat load sistem 


nya. Hal ini cukup berguna untuk menan- Wed Aug 1 04:31:00 2007 sedang rendah. 


gani banyaknya rugas dalam satu waktu, Output tugas yang dilakukan oleh at: 
Manajemen penjadwalan tugas 


Pada bagian ini kita akan membahas sejumlah 


ketika tugas sebelumnya sedang berjalan. Message 1: 


@ Job identifier dapat menyediakan be- From supriyanto@debian.example.com 
berapa blank character selain karakter manajemen penjadwalan tugas berbasis cron 


slash (/). 


@ Command merupakan perintah yang 


Wed Aug 1 04:31:00 2007 


X-Original-To: supriyanto maupun at, seperti cara menampilkan daf- 


Subject: Output from your job tar tugas, cara menghapus suatu tugas yang 


akan di jalankan dalam waktu yang telah 
ditentukan oleh perintah at. aupriyantygdyula ~ =e 
File Edit View Terminal Tabs Help 

supriyanto@debian:~$ at -f mycrontab.sh -v 04:31 


Baik file /etc/crontab maupun /etc/ana- | |Thu Aug 2 04:31:00 2007 


Cee ee eee warning: commands will be executed using /bin/sh 
job 17 at Thu Aug 2 04:31:00 2007 


supriyanto@debian:~$ || 


edit langsung. Kita juga tidak dapat meng- 
gunakan perintah crontab untuk mengup- 
date file ini, atau file yang terdapat pada 
direktori /etc/cron.d. 


Menjalankan tugas pada waktu yang 
ditentukan 

Terkadang kita menginginkan untuk men- 
jalankan suatu tugas hanya berlangsung 
sekali, daripada berulang-ulang. Untuk 
tujuan ini, kita dapat menggunakan perin- 


tah at. Perintah ini akan berjalan setelah 








membaca file yang telah dispesifikasikan 


dengan option -f, atau dari stdin, jika -f | Membuat penjadwalan tugas skrip mycrontab.sh menggunakan at. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX = 09/2007 71 


TUTORIAL CRON DAN AT 


masih terdapat dalam daftar tugas, dan kon- 
figurasi akses user untuk penjadwalan tugas. 


Menampilan daftar tugas 
Kita dapat memanajemen tugas yang ter- 
dapat pada cron dan at. Gunakan perintah 
crontab dengan option -l untuk melihat 
daftar tugas yang terdapat pada crontab. 
Anda juga dapat menggunakan perintah atg 
untuk menampilkan daftar tugas yang se- 
dang gueue saat menggunakan perintah at. 
Berikut contoh tampilan daftar tugas yang 
masih terdapat pada crontab. 

5 crontab =l 

0,20,40 22-23 * 7 fri-sat /home/ 


supriyanto/mycrontab.sh 


$ atg 

6 Thu Aug 2 22:00700 2007 a 
supriyanto 

9 Bist Jul 11 02:00:00 2008 a 
supriyanto 

10 Wed Aug 8 02:00:00 2007 a 
supriyanto 

8 tue Auc 7 02:00:00 2007 «a 
supriyanto 

m Tuu Aue 2 22300:00 2007 a 
supriyanto 

Jika Anda ingin melihat perintah 


sebenarnya yang telah terdapat dalam jadwal 
yang akan dieksekusi oleh at, Anda dapat 
menggunakan perintah at dengan option -c 
dan job number. Anda akan diberi peringatan 
lingkungan kerja yang aktif pada saat men- 
jalankan perintah at, dan kejadian yang ter- 
dapat akan disimpan dalam daftar tugas. 


Menghapus daftar tugas 
Kita dapat menghapus semua jadwal tugas 
cron dengan menggunakan option -r yang 
terdapat pada perintah cron. 
Berikut langkah menghapus suatu tugas 

yang masih terdapat di cron. 

5 rontal =l 

# mh dom mon dow command 
0,20,40 22-23 * 7 fri-sat /home/ 


supriyanto/mycrontab.sh 
5$ erontcao -£ 


S Chonvan: =. 
no crontab Lor supri yanto 
Untuk menghapus sistem cron atau 
tugas yang terdapat pada anacron, Anda 
dapat mengedit file /etc/crontab, /etc/anac- 


72 09/2007 E INFOLINUX 


T Edit View Terminal Tabs Help l | 
supriyanto@debian:~$ at -f mycrontab.sh 10pm tomorrow $. 
warning: commands will be executed using /bin/sh 


job 13 at Thu Aug 


job 14 at Tue Aug 


job 16 at Wed Aug 
supriyanto@debian:~$ 





2 22:00:00 2007 
supriyanto@debian:~$ at -f mycrontab.sh 2:00 tuesday 
warning: commands will be executed using /bin/sh 

7 02:00:00 2007 
supriyanto@debian:~$ at -f mycrontab.sh 2:00 july 11 
warning: commands will be executed using /bin/sh 

job 15 at Fri Jul 11 02:00:00 2008 
supriyanto@debian:~$ at -f mycrontab.sh 2:00 next week 
warning: commands will be executed using /bin/sh 

8 02:00:00 2007 





supriyanto@debian: ~ 





Beberapa pendefinisian waktu di at yang lebih kompleks. 


rontab, atau mengedit/menghapus file yang 
terdapat pada direktori /etc/cron.d. 

Anda juga dapat menghapus satu atau 
lebih tugas yang telah dijalankan sebelum- 
nya dengan menggunakan perintah at, den- 
gan menggunakan perintah atrm dan angka 
tugas yang sedang dijalankan. Penghapusan 
beberapa tugas dapat dipisahkan dengan 
menggunakan spasi. Berikut contoh peng- 
hapusan tugas dengan menggunakan atrm. 

$ atq 


6 Tuu Aug 2 22:00:00 2007 & 
supriyanto 
9 pert Jul 11 02:00:00 2008 a 
supriyanto 
10 Wed Aug 8 02:00:00 2007 a 
supriyanto 
8 fue Aug 7 02:00:00 2007 sa 
supriyanto 
y Tau Aue 2 22:00:00 2007 & 
supriyanto 


S atrm 8 9 10 


$ atq 

6 Tau Aue 2 22:00:00 2007 & 
supriyanto 

y nu Aue 2 22:00:00 2007 & 
supriyanto 


Hasil output diatas menunjukkan, kalau 
tugas nomor 8, 9, dan 10 yang terdapat pada 
at sudah dihapus dari daftar tugas, sehingga 
hanya tersisa tugas nomor 6 dan 7. 


Konfigurasi akses user untuk 
penjadwalan tugas 
Jika terdapat file /etc/cron.allow, setiap user 


selain root harus terdaftar agar dapat meng- 
gunakan utiliti cron dan crontab. Jika /etc/ 
cron.allow tidak ada, tapi /etc/cron.deny ada, 
maka user selain root yang terdaftar di sana 
tidak akan dapat menggunakan aplikasi cron 
ataupun crontab. Jika kedua file itu ada, hanya 
super user yang diizinkan untuk dapat meng- 
gunakan cron dan crontab. Jika file /etc/cron. 
deny kosong, maka semua user diijinkan un- 
tuk dapat menggunakan utiliti cron secara de- 
fault. Keterkaitan antara file /etc/at.allow dan 
/etc/at.deny memiliki pengaruh yang sama 
seperti cron untuk penggunaan utiliti at. 

Demikian tutorial singkat mengenai pen- 
jadwalan tugas menggunakan cron dan at. 
Kedua aplikasi open source ini merupakan 
aplikasi yang hebat, dan cukup handal untuk 
digunakan. Tidak heran jika hampir semua 
platform berbasis Unix, memaketkan kedua 
aplikasi ini pada paket distribusinya. 

Hampir semua distro Linux, juga meng- 
gunakan secara default aplikasi ini untuk pen- 
jadwalan tugasnya. Kebanyakan aplikasi di 
Linux yang membutuhkan penjadwalan tugas 
untuk dapat berjalan pada waktu tertentu, juga 
menggunakan aplikasi crontab untuk kebutu- 
han aplikasinya. Untuk lebih mempermudah 
penggunaan aplikasi ini, dokumentasi ber- 
bantuk manual pages yang sudah disertakan 
pada kemasan paket ini, sudah sangat men- 
cukupi jika Anda ingin mengenal lebih lanjut 
sejumlah parameter atau option lain yang 
terdapat pada aplikasi cron dan at. Tinggal di- 
perlukan semangat untuk mempelajari lebih 
dalam penggunaan kedua aplikasi ini. Akhir 
kata, selamat mencoba! Ô 

Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Otentifikasi User dengan Verifikasi Gambar 


Dalam suatu kasus, mungkin Anda meng- 
Inginkan form login situs Anda terlindung dari 
proses login otomatis yang dilakukan oleh suatu 
skrip robot. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat 
membuat sebuah login form yang dilengkapi 
dengan verifikasi gambar yang dapat menampil- 
kan angka secara acak. 


Sebelum kita beranjak ke pembahasan form login, kita akan mem- 
1 pelajari dahulu skrip untuk membuat verifikasi image. Buat se- 
buah direktori bernama image-verification dalam direktori public 
html yang terdapat pada home direktori Anda, kemudian letakkan 
skrip berikut dalam direktori “public html/image-verification” yang 
baru saja Anda buat. 
<?php 


Session start (|, 


// generate 5 digit angka acak 
Srand - rand(10000, 99999): 

// menciptakan hash untuk angka acak dan meletakan di 
dalam session 

S SESSION| “image random value’] = md5(Srand) ; 
// menciptakan gambar 
Simage = imagecreate (60, 30): 

// menggunakan warna putih sebagai background gambar 


SbgColler = 1magecol oral locate (Simage, 255, 255, 255)> 
// warna teks menggunakan warna hitam 

StextColor = imagecolorallocate (Simage, 0, 0, 0): 
// menulis angka acak 


Iimagestring (Simage, 5,5, 8, Stand, StextColor) 

ie 

// Listing kode randomImage.php selengkapnya dapat 

// Anda temukan dalam CD/DVD InfoLINUX edisi ini 

?> 
Penjelasan skrip randomImage.php: 
Untuk membuat 5 digit angka acak kita dapat menggunakan fungsi 
rand() dan menspesifikasikan angka acak harus berada di antara 
10000 dan 99999. Kita akan meletakkan nilai hash dari angka acak 
ini di dalam session. Nilai hash ini nanti akan digunakan oleh skrip 
login untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan sesuai. Se- 
lanjutnya kita membuat sebuah gambar kecil berukuran 60x30 
dengan menggunakan imagecreate(). Untuk mengeset warna back- 
ground menjadi putih (RGB=255,255,255) dengan menggunakan 


74 09/2007 E INFOLINUX 





function imagecolorallocate(). Kita juga mengeset warna teks adalah 


hitam dengan parameter (RGB=0,0,0). 
Tampilan skrip randomImage.php, saat dijalankan dari web browser 
adalah sebagai berikut. Refresh browser untuk melihat perubahan 


angka. 














raidomimage.php (JPEG Image, 60x30 pixels) - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools| Help 


5809 


Release Notes (Fedora Project | 1 Fkdora Weekly News (Community Support [Fedora Core 6 Red Hat Magazine 






x http://pcalhost/~supriyanto/image-verification/randomimage php 





Tahap selanjutnya adalah membuat form login yang meng- 

P mana verifikasi username dan password dari database MySQL, 
dan verifikasi gambar dari angka acak yang dihasilkan dari skrip se- 
belumnya. Sebelum beranjak ke skrip pembuatan form, buat sebuah 
database bernama tutor, dan dump terlebih dahulu file tbl_auth_ 
user.sql ke database tutor tersebut. 

5 @al 

$ mysqladmin su supriyanto -m localhost -p Create tutor 


$ mysal -7u supmivyanco -m localhost pi tutor < public. 





html/image-verification/tbl_auth_user.sql 





supriyanto@example:- 


File Edit View Terminal Tabs Help 
[supriyanto@example ~]$ mysqladmin -u supriyanto -h localhost -p create 
tutor 

Enter password: 

[supriyanto@example ~]$ mysql -u supriyanto -h localhost -p tutor < pub 
lic html/image-verification/tbl auth user.sql 

Enter password: 

[supriyanto@example ~]$ mysql -u supriyanto -h localhost -p tutor 





















Catatan: Sesuaikan parameter user, host, dan password MySQL pada 
perintah diatas, sesuai dengan yang terdapat pada database MySQL 
Anda. Isi lengkap file tbl_auth_user.sql, dapat Anda temukan dalam 
CD/DVD InfoLINUX edisi ini. 


Setelah selesai membuat database, kita akan membuat form 
login yang menggunakan verifikasi username dan password dari 
database MySQL, dan verifikasi gambar dari angka acak. Letakkan 
file ini dalam folder “public_html/image-verification” dengan nama 
login.php. 
<?php 
// Memulai session 


pessiomn ESTart h) iF; 


EF 
// Listing kode login.php selengkapnya dapat 
// Anda temukan dalam CD/DVD InfoLINUX edisi ini 


</html> 


Berikutnya, letakan file closedb.php, config.php, dan opendb. 
4. yang terdapat dalam CD/DVD InfoLINUX edisi ini, di dalam 
direktori “public html/image-verification/library”. Ubah parameter 
$dbhost, $dbuser, $dbpass, dan $dbname, sesuai dengan yang ter- 
dapat pada database MySOL Anda. 


www.infolinux.web.id 





Jalankan skrip login.php dari web browser. Pada halaman form 
login.php, akan terdapat dua verifikasi data yang didapat dari 
database MySOL, dan sebuah verifikasi tambahan dari image yang 
dihasilkan dari angka acak. Tampilan skrip login.php, saat dijalank- 
an dari web browser adalah sebagai berikut. 












Basic Login - Mozilla Firefox 






Hle Edit View Go Bookmarks Tools Help 
Ka ’ => si & (Xx) A (D http:/Aocalhost/~supriyanto/image-verification/login.php 


Release Notes (Fedora Project | | Fedora Weekly News (“Community Support [© Fedora Core 6 RlRed Hat Magazine 


UserId |supriyanto 
Password @eeeeeeee 
96805 


96805 


Login 























Enter 


Number 

















Jika input data yang Anda masukkan benar, maka skrip login.php akan 
memanggil skrip main.php. Dari halaman main.php, Anda dapat kem- 
bali ke halaman login.php dengan meng-klik link Logout. 


Main User Page - Mozilla Firefox ara 
Fle Edit View Go Bookmarks Tools Help 2 


Ka X > X & © A (D http :/Aocalhost/~supriy anto/image-verification/main.php IM @ Go E 


fÈ Release Notes (FedoraProject |] Fedora Weekly News (“Community Support [© Fedora Core 6 NJ Red Hat Magazine 








Ini adalah halaman utama dari main.php. Anda bebas berada di sini, karena 


authentikasi user sudah sesuai :-) 


Basic Login - Mozilla Firefox 





WORKSHOP PROGRAMMING 


re 

// Listing kode randomImage2.php selengkapnya dapat 

// Anda temukan dalam CD/DVD InfoLINUX edisi ini 

?> 
Penjelasan skrip randomImage2.php. 
Pertama kita mendefinisikan karakter yang ingin digunakan untuk 
kode verifikasi. Sebagai contoh ini kita menggunakan uppercase 
alphabet dan angka. Kode di generate dengan menggunakan 
kombinasi function str shuffle() dan substr. Dengan menggu- 
nakan str shuffle(), kita dapat mengacak semua karakter dalam 
$alphanum, kemudian menggunakan substr() untuk mengambil 
lima karakter pertama saja. 
Pembahasan cara kedua, yakni dengan menggunakan background 
file gambar. Langkah ini untuk lebih mempersulit skrip robot yang 
dapat dengan mudah mengenali verifikasi kode yang hanya meng- 
gunakan karakter warna background untuk menampilkan karakter 
angka random yang dibuat. Dalam contoh ini, kita akan menggu- 
nakan empat jenis file gambar yang akan digunakan sebagai back- 
ground gambar. 
Adapun skrip untuk membuat ini, akan kita namakan randomIm- 
age3.php, yang akan kita letakan dalam folder “public html/image- 


verification”. 


<?php 


Seccotenceere (ie 


narks Tools Help 





} ID nttp:/ocatnost/—supriyanto/image-verification/ogin.php Iv) Oc 





Jika input yang Anda masukkan salah 


Project | Fedora Weekly News (Community Support [Fedora Core 6 MIRed Hat Magazine 





Sorry, wrong number. Please try again 


User Id Isupriyanto 


Password [eeooeeoo 


Enter 16888 


16902 


(misal salah memasukan angka yang 





terdapat pada verifikasi gambar), maka 








halaman form login akan menampil- 








kan pesan kesalahan, dan angka acak 


Number 





yang terdapat pada verifikasi gambar 


Login 














akan dihasilkan kembali. 

Penjelasan skrip login.php: 

Untuk memastikan apakah informasi login yang dimasukan benar, 
pertama kita akan mengecek apakah angka yang dimasukan sama 
dengan yang ditampilan pada gambar. Untuk melakukan ini, dicek 
dahulu hash dari angka yang dimasukan, dan melihat apakah sudah 
sama dengan yang disimpan dalam session. Jika tidak sama, maka 
akan di kirim pesan kesalahan. Jika userid dan kombinasi password 
benar, maka kita akan men-set $_SESSION[‘image_is_logged_in’] 
dengan nilai True, dan berlanjut ke halaman main.php. 


Selain itu, Anda juga dapat meningkatkan tingkat kesulitan veri- 
fikasi gambar dengan menggunakan dua cara berikut. 

@ Menggunakan karakter alphanumerik untuk kode verifikasi, 
selain menggunakan angka yang sudah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya. 

@ Menggunakan tambahan background file gambar. 

Kita akan membahas cara pertama dahulu, yakni dengan meng- 

gunakan karakter alphanumerik. Buat skrip bernama randomlm- 

age2.php berikut dalam folder “public html/image-verification”. 
<?php 
Session start), 


Salphanum = “ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ0123456789" ; 


// generate kode verifikasi 


grand! = subeur (stn shumile(salphanum), 0, 5); 


www.infolinux.web.id 


Salphanum = “ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ0123456789" ; 


// generate kode verifikasi 


Shand = substr (str shuttle Salphanum 0, 5); 


// Memilih satu dari empat file gambar background 
SbgNum = rand({i, 4): 
Simage = imagecreatefromjpeg(“backgroundsbgNum.jpg”) ; 


StextColor = imagecolorallocate (Simage, 0, 0, 0): 


an 

// Listing kode randomImage3.php selengkapnya dapat 
// Anda temukan dalam CD/DVD InfoLINUX edisi ini 

25 


Penjelasan skrip randomImage3.php: 












Setelah membuat kode verifikasi, kita mengacak salah satu file 
gambar yang akan digunakan sebagai background. Selanjutnya, kita 
akan membuat objek gambar yang telah dipilih sebagai background 
dengan menggunakan function imagecreatefromjpeg(), dan meng- 
gambarkan kode verifikasi di dalam file background gambar ter- 
sebut. Untuk hal lain, penjelasannya sama dengan randomlmage. 
php dan randomlmage2.php. 





randomimage3.php (JPEG Image, 60x30 pixels) - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


<> a O @ E terstocancsimnipnvantimage-veicatonrandommagesare |] Oce | 


fÈ Release Notes (FedoraProject | | Fedora Weekly News (Community Support Fedora Core 6 Red Hat Magazine 





Jika Anda menginginkan keamanan verifikasi gambar yang lebih 


baik, Anda juga dapat menyisipkan skrip yang diberikan oleh web 
service reCAPTCHA yang berlokasi di http://recaptcha.net. 
Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 09/2007 75 


WORKSHOP DISTRO 


Instalasi dari DVD Repositori Ubuntu 


Ubuntu merupakan distro yang memiliki keleng- 
kapan paket. Paket aplikasi yang terdapat pada 
distro Ubuntu ini disimpan dalam suatu lokasi 
yang dinamakan repositori. Berikut penjelasan 
penggunaan repositori Ubuntu dengan menggu- 
nakan Internet maupun DVD repositori. 


Jika komputer Anda sudah dapat terkoneksi ke Internet dengan 
baik, menambah paket yang terdapat pada distro Ubuntu cukup 
mudah dilakukan. Gunakan saja aplikasi Synaptic atau apt-get, dan 
Anda dapat menginstalasi aplikasi di Ubuntu dengan mudah. 





Ni Synaptic Package Manager 
File Edit Package Settings Help 

m3 
Reload Mark Alert Apply Propertie Search 





S Package Installed Version | Latest Version Size Description 
Ws adduser 3.100 3.100 926 kB Add and remove users and 
E a i 
B] 





0.6.46.4ubuntu10 














Bagi yang tidak terhubung ke koneksi Internet, tidak perlu 

merasa khawatir. Dunia Linux penuh dengan orang-orang kreatif 
yang dapat menangani permasalahan ini. Jika Anda tidak memiliki 
koneksi Internet, komunitas Ubuntu Indonesia menyediakan pen- 
jualan DVD Installer Ubuntu 7.04 beserta DVD Repositori Ubuntu 
lengkap dengan harga terjangkau, yang dapat Anda peroleh dengan 
pemesanan di url http://www.ubuntu-id.org/news/ubuntu-7-04-dvd- 
repository. 


Setelah memiliki DVD installer dan DVD repositori Ubuntu, 
Anda dapat segera mengindeks paket-paket yang terdapat dalam 
DVD tersebut dengan menggunakan perintah berikut. 


S sudo apt-cdrom add 





: supriyanto@supriyanto-desktop: ~ 
File Edit View Terminal Tabs Help 
Using CD-ROM mount point /cdrom/ 

Unmounting CD-ROM 





Lakukan perintah di atas sampai semua paket aplikasi dalam DVD 
selesai di indeks. 











G rosiaons Pars se oom — AY” dengan menggunakan pe- 


rintah apt-cdrom add, Anda juga 





SA —— dapat menambahkan indeks paket 
deb yang terdapat pada DVD Ubun- 
Downloading package iss Ta tu dengan menggunakan Synaptic. 


Please insert the disk labeled: 
Ubuntu 7.04 Feisty Fawn_- i386 - DVD Repositot isc 2 of 4 
in drive /cdrom/ 













Caranya, setelah aplikasi Synaptic 
berjalan, Anda dapat memilih menu 














Settings -> Repositories. Dari hala- 
























man Software Sources, pindah ke 
Tab Third-Party Software, kemudian klik Add CD-ROM. Selanjut- 
nya, masukkan DVD Repositori Ubuntu yang ingin Anda indeks. 


76 09/2007 E INFOLINUX 
























Sekarang Anda P5 Software Sources [x 


dapat menginsta- [Ubuntu Software | Third-Party Software | Updates | Authentication | Statistics 


mM http://192.168.2.1 ubuntu-packages/ 








lasi paket aplikasi 





£ Scanning CD-ROM 


yang diinginkan den- 
gan mudah dengan V Please insert a disk in the drive: 
, 


hanya memasukkan 
: 








DVD yang diminta 








pada saat instalasi 
menggunakan Synaptic maupun apt-get install. 
Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


Memutar File MP3 





Salah satu kendala yang kerap dikeluhkan oleh 
para pengguna Ubuntu adalah tidak dapat 
memutar file MP3. Hal ini disebabkan dari kebi- 
jakan yang dilakukan oleh pihak Ubuntu, yang 
tidak memaketkan secara default sejumlah paket 
yang bersifat proprietary. 


Untuk dapat memutar file MP3, Anda dapat menggunakan 

beberapa aplikasi pemutar MP3 yang terdapat di Linux. Beberapa 
diantaranya adalah XMMS dan Rhythmbox. Untuk menginstalasi 
aplikasi XMMS berikut dengan paket gstreamer0.10-plugins-ugly, 
Anda dapat menjalankan perintah berikut: 


S sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-ugly xmms 


Ẹ supriyanto@supriyanto-desktop: ~ ey lara K3 


File Edit View Terminal Tabs Help 


supriyanto@supriyanto-desktop:-$ sudo apt-get install gstreamer9.10-plugins-uglyks 
xmms | 


Reading package lists... Done 


Setelah terinstal, Anda 

dapat segera memutar file 
berformat MP3 dengan meng- 
gunakan XMMS, yang ter- 
dapat pada menu Applications 
-> Sound & Video -> XMMS. 





gorios Rhythmbox yang sudah ——== 
terinstall secara default, juga lw 





dapat di gunakan untuk memu- |g- = 
tar file MP3. Setelah menjalankan 
Rhythmbox Music Player yang 





terdapat pada menu Aplications -> 

Sound & Video, Anda dapat memilih file MP3 yang ingin diputar 

dengan memilihnya dari menu Music -> Import File/Import Folder. 
Supriyanto [supriyanto @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 








O A 
Instalasi Video Codec 


Menonton koleksi film VCD atau DVD di saat 
waktu luang, merupakan sesuatu yang menye- 
nangkan. Apalagi jika pekerjaan kantor yang 
melelahkan sudah semua dikerjakan. Secara 
default, beberapa format video sudah dapat 
diputar dengan baik oleh aplikasi video di 
Ubuntu. Namun untuk dapat memutar file video 
dengan lebih baik, Anda dapat menginstalasikan 
paket w32codecs, dan aplikasi video player 
seperti VLC Media Player dan Mplayer. 


Dimisalkan Anda sudah dapat mengonfigurasi repositori Ubuntu 
dengan baik, baik melalui Internet maupun menggunakan DVD 
repositori Ubuntu. 


Untuk dapat menginstalasikan kumpulan codec video, Anda 
dapat menginstalasikan paket w32codec. Gunakan perintah 
berikut untuk menginstalasi paket w32codecs. 


S sudo apt-get install w32codecs 





File Edit View Terminal Tabs Help 


Supriyanto@supriyanto-desktop:~$ sudo apt-get install w32codecs 


Reading package lists... Done 






| ioe menginstalasi video codec, Anda dapat menginstalasi paket 
aplikasi untuk memutar video seperti MPlayer atau VLC. Untuk 


menginstalasi paket MPlayer dan VLC, gunakan perintah berikut. 
S sudo apt-get install mplayer-skin vlc 











riyanto@supriyanto-desktop: ~ 





sup 





File Edit View Terminal Tabs Help 


Building dependency tree 
Reading state information... Done 
Note, selecting mplayer-skin-blue instead of mplayer-skin 
The following extra packages will be installed: 
mplayer mplayer-skin-blue 


Setelah aplikasi MPlayer dan VLC terinstal dengan baik, Anda 
dapat segera menonton koleksi VCD/DVD Anda dengan meng- 
gunakan aplikasi tersebut. Berikut tampilan VLC Media Player. 


VEG 





File View Settings Audio Video Navigation Help 
Moa > mm 2 day 


2 > u 



















Supriyanto [supriyanto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP ISTRO 
Instalasi NTFS-36 





Saat ini, para pengguna Linux masih banyak 
yang menggunakan sistem operasi dobel, an- 
tara Windows dan Linux. Salah satu alasannya, 
mereka masih ingin menjalankan suatu aplikasi 
di Windows yang belum terdapat pada sistem 
operasi Linux. Berikut langkah seputar proses 
mount partisi NTFS di Linux. 


Jera default, distro Ubuntu sudah dapat memount secara 
otomatis partisi NTFS harddisk Anda, setelah proses instalasi 
Ubuntu sudah Anda lakukan. 


Daftar partisi yang di mount pada sistem Ubuntu Anda, dapat 
Anda lihat pada file /etc/fstab. 


$ sudo vim /etc/fstab 







fstab bak (/etc) - VIM 










File Edit View Terminal Tabs Help 


# /etc/fstab: static file system information. 





# «file system» <mount point» <type> <options> <dump> <pass> 


Partisi NTFS yang dimount oleh Ubuntu, secara default hanya 
dapat dibaca. Agar partisi tersebut secara otomatis dapat dibaca 
dan ditulis, Anda dapat menginstalasikan paket ntfs-3g. Gunakan 
perintah berikut untuk menginstalasi paket ntfs-3g. 
S sudo apt-get install ntfs-3g 








supriyanto@supriyanto-desktop: ~ 





File Edit View Terminal Tabs Help 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 





Setelah aplikasi ntfs-3g terinstalasi dengan baik, Anda dapat 
langsung melakukan proses mount partisi ntfs yang ingin di- 
mount dengan menggunakan perintah ntfs-3g «partisi NTFS yang 
ingin di mount» «mount point». Sebagai contoh, partisi ntfs yang 
akan dimount adalah /dev/hdal, dan akan diletakkan hasil mount- 
nya pada direktori /media/hdal. 
S sudo: su 
+ Edask SI 
# ntfs-3g /dev/hdal /media/hdal/ 


Jika Anda menginginkan agar partisi NTFS dapat di read/write 
T user selain root, dan dapat di load secara otomatis setiap kali 
sistem restart, tambahkan baris berikut pada file /etc/fstab. 

/dev/hdal /media/hdal ntfs-3g 


silent, umask=0, locale-hu HU utre 0 O 


Terakhir, Anda dapat test baca dan tulis suatu file atau folder 
ke partisi NTFS tersebut dari user biasa. Jika bisa, berarti Anda 

telah berhasil mengonfigurasikan ntfs-3g dengan baik. 
Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id| 


INFOLINUX = 09/2007 77 





GIGABIT ETHERNET CARD 
COM 3C996B-T Fast Etherlink XL PCI, Gigabit, Server Adapter 


USS 


IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 








COMPEX FL 1000 T Ethernet Card 10/100/1000 Mbps (kabel CAT 5 / CAT 6 ), 
UTP Cable, 64 bit PCI 


USS 


CISCO 2851-HSEC/K9 2851 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance 
IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


USS 6,350 








D-LINK DFE-580TX 4 Port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, 32 bit PCI 
(Bus Master), PnP, Server NIC 


USS 


CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM 


USS 9,700 








INTEL PWLA8492MT 2-port, Gigabit Copper Ethernet, PCI 64-bit 


USS 


CISCO 3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, Advance 
IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


USS 9,090 








TRENDNET TEG-PCITXM2 32/64 bit, 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter 


USS 





TRENDNET TEG-PCITXR 10/100/1000Mbps, Copper Gigabit PCI Adapter 


FIBRE / GIGABIT SWITCH 
3C0M 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


USS 





CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB 
FLASH / 256MB DRAM 


USS 10,190 





CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 1OBASE-T (RJ-45), One ISDN BRIT S/T 
(RJ-45 connector) 


USS 640 





CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port 


849 





CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT= 


820 








3C0M 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 


CISCO 851W-G-A-K9 Dual Ethernet Security Router 802.119 FCC compliance 


429 





CISCO CISCO857W-G-A-K9 ADSL SOHO Router with 802.119 FCC Compliant 


465 








ALLIED TELESYN AT-GS900/16 16 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


CISCO CISCOSB107-K9 Small Business 107 ADSL Broadband Router 


219 








ALLIED TELESYN AT-GS900/24 24 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only 


845 








ALLIED TELESYN AT-GS900/8 8 ports, 10/100/1000TX, Unmanaged 


D-LINK DIR-655/e Gigabit Wireless Router 2.4Ghz, 4 port 


179 








ALLIED TELESYN AT-GS950/16 WebSmart switch 16 port 10/100/1000TX + 
2 SFP Combo ports 


EDIMAX BR-6104K SOHO Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch 


40 








ALLIED TELESYN AT-GS950/24 WebSmart switch 24 port 10/100/1000TX + 2 
SFP Combo ports 


EDIMAX BR-6204WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.11g w/WDS, Bridge Mode 
and AP Client 


00 








CISCO WS-C3/506-24TS-S Catalyst 3750 24 ports 10/100/1000 + 4 SFP 
Standard Multilayer; 1.5RU 


EDIMAX BR-6304WG 4P 10/100M Switch 54M, 802.11g w/WDS, Bridge Mode 
and AP Client 


11 





EDIMAX BR-6624 Multi-Homing Broadband Router 2“WAN, 4LAN 








D-LINK DGS-1016D 16 port 10/100/1000Base-T, Rackmountable Switch, 
Unmanaged 


LINKSYS BEFSX41 EtherFast Cable DSL Firewall router w/ 4-port switch/VPN 
Endpoint 








D-LINK DGS-1024D 24-Port 10/100/1000 Rackmountable Switch 


TRENDNET TDM-6400 ADSL 2/2+ Modem Router 








INTELLINET 523080 8 Port SOHO Gbe Switched 


TRENDNET TEW-631BRP N-Draft Wireless Router with 4-port Switch 








INTELLINET 523127 24 Port Gigabit Websmart 





LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 


TRENDNET TW100-BRF114U DSL/Cable Firewall Router /w 4-port Switch / 
w USB Print Server 








LINKSYS SR2016 10/100/1000 Rackmount 16-Port Gigabit Switch 


TRENDNET TW100-BRM504 ADSL Modem + Firewall Router /w 4-port Switch 








LINKSYS SR2024 10/100/1000 Rackmount 24-Port Gigabit Switch 





LINKSYS SRW2016 Switch Hub Manage Web, 16-Port 10/100/1000 Gigabit 
Switch + 2 mini-GBIC w/ WebView 


TRENDNET TW100-BRV204 DSL/Cable Broadband VPN Firewall Router /w 4-port 
Switch 








LINKSYS SRW2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 


TRENDNET TW100-BRV304 DSL/Cable Broadband advanced VPN Firewall Router / 
w 4-port Switch 








ROUTER & BRIDGES 

ALLIED TELESYN AT-MC601 10 MBPs Extended Ethernet Operation over 
phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 
feet (Cable Not Included) 





TRENDNET TW100-S4W1CA 10/100Mbps DSL/Cable Broadband Router /w 4-port 
Switch 





MODEM 
2WIRE 1700HG 4-Port ADSL Modem Router, IEEE802.11g Wireless Access Point 





USS 








ALLIED TELESYN AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation over phone- 
grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or 4,000 feet 
(Cable Not Included) 


3COM 3CRWDR101A-75 ADSL Wireless 4 port, 54 Mbps 11g Firewall Router 


USS 





ALLIED TELESYN AT-AR236E ADSL Modem, Router 1 Port 10/100 Mbps 


USS 








ASUS RX 3041 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, 
1-port WAN 


ALLIED TELESYN AT-AR256E ADSL, Router, RJ-11 4-Port 10/100 TX, Net Firewall 
ADSL 2/2 Plus 


USS 





D-LINK DSL-2540T 4-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, ADSL Modem Router 


USS 








ASUS SL 1000 VPN Firewall Router, 4-port UTP, 10/100BaseT LAN, 1-port WAN 


LINKSYS AG-241 Modem ADSL VPN 4 Port 


USS 








ASUS WL 500g Premium BroadRange Wireless Router, 4-port UTP, 10/100Mbps 
Switch LAN, 1-port WAN 


LINKSYS AM300 ADSL 2+ Modem with 1 Ethernet, 1 USB Port, Dying Gasp 


USS 





LINKSYS BEFCMU10 EtherFast Cable Modem with USB & Ethernet Connection 


USS 








CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M 
DRAM 





CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / 
256MB DRAM 


LINKSYS WAG200G Wireless-G ADSL Home Gateway, Wireless router - External - 
ADSL, ADSL2+ - 54 Mbps - 4-port switch - IEEE 802.119, IEEE 802.11b, Fast 
Ethernet, Ethernet 


USS 





PROLINK Hurricane 9000P Modem ADSL 4 port 


USS 69 








CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, Advance 
Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


PROLINK Hurricane 9200 Modem ADSL2/2+ 1 port 


USS 41 





VIGOR 2600 4 Port ADSL Router with 802.11g and 802.11b Ethernet Port 


Rp.1,950,000 








CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, Advance IP 
Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


VIGOR 26006 4 Port ADSL Router with 802119 and 802.11b Wireless LAN 
Access, USB Printer Port 


Rp.2,900,000 








CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


VIGOR 2700GE 4 Port ADSL Router, Wireless AP 


Rp.1,750,000 





ZYXEL Prestige 791 Modem HDSL Router 


Rp.2,650,000 








CISCO 2811-HSEC/K9 2811 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance 
IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


PROLINK 1456PVA 56K PCI, Fax Modem 


USS 8 








CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP 
BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


PROLINK 1456PVC - 56k PCI 56K PCI, Fax Modem, Software Chipset + Surge 
Protector 


USS 11 





PROLINK 1456PVS 56K V 92 PCI, Fax Modem, Smartlink Chipset 


USS 








CISCO 2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance IP 
Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


PROLINK 1456VHM - 56k PCI 56K PCI, Fax Modem, Software Chipset + Surge 
Protector 


USS 








CISCO 2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, INME-XD, 2AIM, 


78 09/2007 E INFOLINUX 





D-LINK DFM-560EL 56Kbps Fax/Data/Voice Modem, V90 & K56Flex, Serial, 
Topic chipset 


www.infolinux.web.id 


USS 





D-LINK DU-562M USB Modem External 56 Kbps Connexant Chipset 


USS 23 





ITEGNO 3000 85.6Kbps Fax/Data/Voice Modem, GPRS, Dual Band GSM, USB, 
Headset 


USS 242 


INFO HARGA 





LINKSYS SPA941 2 OR 4 Line IP Telephone with 1 Ethernet Port and 
Hi-Res Display 








PROLINK 1456-TR 56k V 92 Serial, Fax/Data Modem, Topic Chipset 


USS 30 





PROLINK 1456-U 56k V 92, Fax Modem, Tornado Chipset + Surge Protector 


USS 25 


LINKSYS WAG54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 








SPEEDUP3G SU-5100U Wireless USB CDMA Modem External, CDMA 2000 1x 
With R-UIM, 153,6 Kbps 


USS 880 


LINKSYS WAP54GP Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 








US ROBOTICS USR5633B Modem US Robotics, 56K, V.92, USB, Non Voice 


USS 15 





VENUS SUPRA CDMA Modem, CDMA2000 1X Modem, 153.6 Kbps, USB 


USS 65 


LINKSYS WAP54GPE Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps 








WAVECOM Fastrack M1306B Dualband GSM Modem, 14.4Kb, 3v/5v SIM Interface 


Rp.2,900,000 





WAVECOM Fastrack M1306B + SMS Center Application Dualband GSM Modem, 
14.4Kb, 3v/5v SIM Interface, SMS Center Application 


Rp.3,450,000 


LINKSYS WAP54GX IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.3, IEEE802.3u, Ethernet, 
Power, UTP CAT 5, WPA/WPA2, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID Broadcast 
enable/disable 








WIRELESS LAN 
3C0M 3CRDAG675B 11a/b/g Wireless PCI Adapter 54 Mbps 


USS 


LINKSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, Data Rate 
54Mbps, Indoor 








SCOM 3CRGPC10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g PC Card 


USS 


LINKSYS WET54G Wireless IEEE 802.11b, Ethernet Bridge, 2.4GHZ, Data Rate 
11Mbps 








3C0OM 3CRGPOE10075 OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g PoE Access Point 


USS 


LINKSYS WMP54GS Wireless-G PCI Adapter with SpeedBooster 








3COM 3CRPAG175B 11a/b/g Wireless PC Card/PCMCIA with XJACK Antenna 


USS 


LINKSYS WPC54GS Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter + Speedbooster 








3COM 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA 


USS 


LINKSYS WRES4G Wireless-G Range Expander 








SCOM 3CRTRV10075 OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g Travel Router 


USS 


LINKSYS WRT30ON Wireless N Broadband Router, 802 11N 








3C0M 3CRUSB10075 OfficeConnect Wireless 11g USB Wifi 54 Mbps 


USS 


LINKSYS WRT54G-3G Wireless-G Broadband Router for 3G/UMTS 








SCOM 3CRUSB200/5 OfficeConnect Wireless 11g USB Adapter 108 Mbps 


USS 


LINKSYS WRT54GC Wireless G Broadband + Router 








3C0M 3CRWE1546G/2 OfficeConnect Wireless 11g PC Card 54 Mbps 


USS 


LINKSYS WRT54GL Wireless-G Broadband Router with Linux 








SCOM 3CRWE4546/2 OfficeConnect Wireless 11g Access Point 54 Mbps 


USS 


LINKSYS WRT54GS Wireless G Broadband + Router, Speed Booster 








3C0M 3CRWER100-/5 OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway 54 Mbps 


USS 


LINKSYS WRT54Gx Wireless- G Broadband Router with srx 








ALLIED TELESYN AT-WA1104G 802.11B/G Wireless Access Point Router 4 port 
10/100TX Switch and 1 x 10/100TX WAN Port 


USS 


LINKSYS WUSB54GC Compact Wireless-G USB Adapter, Data Rate 54Mbps 





LINKSYS WUSBF54G Wireless-G USB Network Adapter 








ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX 


USS 


SENAO 3220 EOC Wireless AP Outdoor 








ASUS WL-300G 802.119, 54Mbps Wireless LAN Access Point 


USS 


SENAO ECB-3220 Wireless AP Indoor, included Pigtail & POE 








ASUS WL-700GE Broadrange Wireless Router, 802.119, 160BG, 4 port 10/ 
100BaseT 


USS 


SENAO NL 3054 UB5 Wireless USB Network Adapter 








BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802119 


USS 


SENAO SL 2511 BGPlus Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, 
IP Routing 








BELKIN F5D 7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbps 


USS 


SENAO SL 2511 CDPlus Wireless PCMCIA Card 








BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802119 


USS 





BELKIN F5D 7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 


USS 





BELKIN F5D7051uk 802.119, 125mbps Wireless USB Adapter 


USS 


SENAO SL 2611C0B3+ DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, 
Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - 
Detachable antenna (TNC Male Reverse) 








BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 


USS 


SENAO SL 2611CB5 Wireless Outdoor 








BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 


USS 





BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router 


USS 


SENAO $L2511BG2+ Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, 
IP Routing 








CISCO AIR-ANT4941 2.4 GHz,2.2 dBi Dipole Antenna w/ RP-TNC 


USS 





CISCO AIR-AP1121G-A-K9 802.119 AP, Single MPCI Radio, Internal Antenna, 
FCC Configuration 


USS 


SMARTBRIDGE AirBridge Outdoor sB2110 Wireless IEEE 802.11, Bridge, Include 
PowerShoot 








CISCO AIR-AP1231G-A-K9 802.119 IOS AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg 


USS 


SMARTBRIDGE AirPort PRO Outdoor sB2510 Wireless IEEE 802.11, Outdoor, 
Include PowerShoot 








D-LINK ANT24-0700 2.4GHz Omni-Directional, 7dBi Indoor Antenna 


USS 





D-LINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point 
with 1 Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + Power 
Supply + UTP Cable Included 


USS 


SMC 7904WBRA2 Wireless ADSL2/2 + Modem Router, 54Mbps, 4-port Switch, 
SPI Firewall 





SURECOM EP9001GP USB Wireless Adapter, Data Rate 108Mbps 





SURECOM EP9321G Wireless PCI Adapter, Data Rate 54Mbps 








D-LINK DWL-2700AP/E Wireless Outdoor Access Point, 802.119 / 2.4Ghz - 
Complete accesories 


USS 


SURECOM EP9600GP Wireless Access Point, Data Rate 108Mbps 





TRENDNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter 








D-LINK DWL-7100AP/E Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) Wireless 
108Mbps Access Point 


TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter 





TRENDNET TEW-430APB 54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge 








D-LINK DWL-AG530 Tri-Mode Dualband 802.11a/b/g (2.4/5GHz) Wireless 
108Mbps PCI Adapter 


TRENDNET TEW-432BRP 54Mbps 11g Wireless SPI Firewall Router with 4-port 
Switch 








D-LINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps 





D-LINK DWL-G510 High Speed 2.4GHz (802.11g) Wireless PC! Adapter 


TRENDNET TEW-435BRM 54Mbps Wireless ADSL Modem Firewall Router / 
w 4-port Switch 








D-LINK DWL-G630 PCMCIA Wireless G 


TRENDNET TEW-441PC 108Mbps 11g Wireless PC Card 








EDIMAX AR-7064Mg-- MIMO XRTM Wireless ADSL2 4 Ports 


TRENDNET TEW-448PI 108Mbps 802.11g Wireless PCI Adapter 








EDIMAX EW-7108PCg Wireless LAN Cardbus 54M, 802.119 


TRENDNET TEW-444UB 108Mbps 802.119 Wireless USB Adapter 








EDIMAX EW-7206APg Wireless Access Point, support WDS 


TRENDNET TEW-450APB 108Mbps 802.119 Wireless Access Point 








EDIMAX EW-7206PDg Wireless Access Point 801.11g 54M with PoE interface 


TRENDNET TEW-621PC N-Draft Wireless PC Card 








EDIMAX EW-7317LDG Wifi Detector with LCD + USB 2.0 wireless adapter 


TRENDNET TEW-623PI N-Draft Wireless PCI Card 








EDIMAX EW-7318Ug Wireless USB mini Card 54M, 802.119 


TRENDNET TEW-630APB N-Draft Wireless AP 








EDIMAX EW-7618Ug MIMO XRTM Wireless USB 2.0 Adapter 


TRENDNET TEW-A0080 Outdoor 8 dBi Omni Directional Antenna 








LINKSYS EG1064 Instant Gigabit Network Adapter (64 Bit) 


TRENDNET TEW-IA040 Indoor Omni Antenna (4dBi) 








LINKSYS SPA3102 VoIP Phone Adapter, SIP Protocol, Caller ID 


www.infolinux.web.id 





TRENDNET TEW-OA24D Outdoor Directional Antenna (24dBi) 








TRENDNET TVP-SP1BK ClearSky Bluetooth VolP Phone Kit for Skype 


INFOLINUX = 09/2007 79 





KUIS 


















TSACECICSMCMUEA 

| SMCMSFCUCCCESU 

(ES S STERSPAEEHSC NEXUS 
IPHPSTREAMCASTFA aa 
EESSEHESTTECAAE Ingin mendanstkam 
OSEHPCCPSCECPMT anna heen i an 
ECISOSAAHTPCMUC pig EE 
SSFSEUSASUSTSEE Se e 
TEFSACMTMCUCGCC CCT 1GB+500MB? 
CPCETSPCSESHAAP Hans Computer 
ESCPSCTUACECCM Ci kirana aa? 
AOHMCMSAASCISSC an 
MHI" HPEUSSEICSCS Baca keterangannya di 
SSUMHCIASSTCTPS bawah ini. 
EMCUESETEAHSIMS 





Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi aplikasi-aplikasi yang berjalan di Linux. Arah tulisan bisa berupa horisontal, vertikal, 






maupun diagonal, dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 









Termasuk grup apakah aplikasi-aplikasi yang tersembunyi di atas? 
a. Multimedia Streaming b. Virtualisasi c. Video Editor 









Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>09<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 
Contohnya: LINUX 09 A Budi Santosa D Hs CBP TELKOMSEL FLX! 


WW 
Kirim jawaban tersebut melalui SMS ke 7669 (tarif Rp2000++/SMS berlaku untuk semua operator). stay one Fren Besa 
Atau melalui kartu pos, yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat di halaman ini, ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430. 







SMS atau Kartu Pos diterima paling lambat 1 Oktober 2007. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 11/2007. 






Para pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani. putri@infolinux. 





co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 






verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi /nfoL/NUX setiap hari/jam kerja, Senin- 






Jumat, 8.30-15.30 WIB, dengan menyerahkan identitas diri yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 






(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 





80 09/2007 WM INFOLINUX www.infolinux.web.id 





82 09/2007 


LINUX 


EDISI MENDATANG 


Bekerja dengan Proses dan Anak 
Proses 


Dalam praktik pemrograman di Linux, terkadang kita in- 


gin menggunakan anak proses untuk kebutuhan tertentu. 


Bagaimana teknik pemrograman untuk melakukan hal ini? 











gcc —shared —soname,libfoo.so.1 —o libfoo.so.1.0 
7 A 
Tcl-Tk panel fete/ld.so.conf 
{a Linux process) To 
Id.so —— the linux run-time link: 























InfoLINUX 10/2007 


Terbit 
1 Oktober 2007 





Mencari 
Bantuan di 
Dunia Linux 


Membuat Macro di 
OpenOffice.Org Calc 


Microsoft Excel menyediakan fasilitas Macro dengan ban- 


tuan Visual Basic Editor. Bagaimana cara melakukan hal ini 


di OpenOffice.Org Calc? 




















oR 74 DID  RLeHR se 
E 




















Windows CRM 











Membangun Shared Library 
Pada edisi mendatang, akan dibahas pembuatan shared lib- 
rary buatan sendiri, yang dapat dipergunakan oleh berbagai 


aplikasi lain. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


INFOLINUX 


Konfigurasi OpenLDAP di Fedora 7 


OpenLDAP merupakan aplikasi direktori server berbasis 
protokol LDAP. Bahasan mendatang akan menjelaskan 


konfigurasi OpenLDAP menggunakan Fedora 7. 


www.infolinux.web.id 






